www.freemagz.com ~ 
a bi-weekly entertainment & lifestyle guide 


BERGERAK DAN BERKERINGAT 
BIKIN TUBUHMU SEGAR DAN SEHAT 


Kembalikan ION tubuh yang hilang dengan minum Pocari Sweat 
GO SWEAT GO ION! 


GO SWEAT 
GO ION 


Зь 


www.pocarisweat.co.id KiPocan ID [3 @pocarilD 


freemagz 


FREECOLLECTIVE 


Coming up theme 


THE BEST SHOT 


submit your best photo shot that you have on 2013. Get lucky ! 


Follow freemaaz! UJ and (f with include | 


[© 


Instruction : 
Just follow freemagz the social 
media and win the competition. 


And feel free to submit your 
photo story about everything. 
hastag #freecollective with 
minimal 8 piece of pics 


warning! 
Let the image be square and fun ! 


tag #freecollective and #bestshot2013 let's join to get secret give. Don't think just post | 


^ гиа 
m ` =* 


ANDREW KUSUMA // PRESIDENT DIRECTOR 
EBA ALIZAR /] MANAGING DIRECTOR 

FANI RACHMITA // EXECUTIVE EDITOR 

FITRI D. RISSAL // ENTERTAINMENT EDITOR 

RAISHA WIRAPERSADA // FASHION EDITOR 

VINODII // EDITOR ON WEB 

TENGKU ARSHYALY // FASHION STYLIST 

WESTY IRENE // FASHION REPORTER 

MBOT, DIAKSA, RIO, MIKHAIL, NISA, JACQUILINE, 
NICKY, HARMAN,NOERMAN, PONGKY // REPORTER 
MICHAEL TIMOTHY // PHOTO EDITOR 

DEODOTUS ALVIKA // PHOTOGRAPHER 

RIANI HANDASARI // MARKETING MANAGER 

TIA, PRAS // MARKETING 

AMIEN // PROMOTION 

AGUS, MAYANG, RUKII NARAYA, 

SULISTYO DANANG // CREATIVE DESIGN 

DAVID // PRODUCTION 

IYUS,SIDIK, TRISNO, TOYO, ISA, 

CHANDRA, DA2NK // DISTRIBUTION 

CATHERINE, SONNY // FINANCE 

RAHMA // SECRETARY 

INFO (9 FREEMAGZ.COM // EMAIL 


CONTRIBUTORS 


PRITA 


Ensiklopedia berjalan tentang musik, film dan buku. Kolomnya berkualitas 
tinggi, dengan bahasa ringan yang asik dibaca! 


n 


KEKE 

Former editor for lifestyle and entertainment magazine ini paling jago 
masalah per-indie-an, dari musik, film sampai art. Simak kolomnya yang 
berisi informasi yang bisa menambah wawasan tentang dunia indie lokal. 


6/ PUBLISHER: 


tA PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA 
JL. R.P. SOEROSO NO.32 LT.2, 

JAKARTA 10330 - INDONESIA, 

TEL. 310 1677, 392 4278, FAX. 310 6657 

e-mail: info@natamedia.com 

www.natamedia.com 


Free! Magazine mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terbitnya edisi ini. Sirkulasi diedarkan secara cuma-cuma setiap 
rabu minggu ke-1 dan ke-3. Free! Magazine dikeluarkan oleh PT. Nata Sarana 
Adhika Cipta. Majalah ini dibagikan gratis atau tidak diperjualbelikan. Dilarang 
mengutip, menyadur, menyalahgunakan isi dan gambar, memperbanyak, 
merusak dan membagikan serta menyimpan dalam jumlah banyak tanpa izin 
free! Magazine. Bagi yang menemukan, melihat atau mengetahui bahwa free! 
Magazine diperjualbelikan harap segera menghubungi kantor redaksi. 


Printed By : 

Suburmitra Grafistama 

Jaringan Cetak Terpadu 

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan 


www.freemagz.com 


21 // XI II 20 NOVEMBER 2013 


30 / FREEWILL - MARNOVA 

49 / MEDIA - PRISM - KATY PERRY 

90 / BEAT - WE * MUSIC 

92 / DIGITIZED - THE FIRST TIMER 

54 / GEAR UP - 1 GEAR: REV UP THE ADDICTION 
60 / FLASHBACK - WHITE MAGIC SUNSET PARTY 


EDITORIAL LETTER 


What is your first time? For some people, their 
"first time" is as simple as tasting their first black 
coffee. Nah, 3 orang yang free! wawancara di 
edisi ini, punya pengalaman seru bagaimana 
pertama kalinya dalam hidup, menjelajah negara 
lain. Dengan misi yang berbeda, ketiga orang ini 
berbagi pengalaman pahit-manis menyambangi 
berbagai negara dengan kultur yang berbeda. 
Simak cerita mereka di Main Article. Punya 
ide yang enggak kepikir orang lain juga bisa 
jadi “first time" moment, seperti yang dialamin 
Jakarta Pad Project, yang memilih tablet pc as 
their music instrument. Hasilnya? Kebanjiran 
tawaran manggung dan mulai dikenal orang jadi 
pengalaman baru dan menyenangkan. Ikuti 
wawancaranya di Face2Face. Jangan lupa juga 
untuk menengok setiap lembar free! edisi "First 
Timer" kali ini untuk mengikuti the latest update 
about lifestyle and hangout places. Log on to www. 
freemagz.com for more updates about fashion, 
lifestyle and event. And stay tune on Global Radio 
for our free! On Air segment, setiap Jumat pukul 
20.00 WIB. Happy reading people! 


STYLE CLUE 


te" 


TIPS: 


Knitwear with graphic design menjadi pilihan 
seru untuk tampil gaya! 

Ada beragam pilihan jenis knit, gunkan sesuai 
dengan kebutuhan, udara yang sedang panas 
tetap cocok menggunakan knit wear yang 
berbahantipis. 

Knitwear sangat mendukung penampilan 
preppy, mix dengan kemeja di bagian dalam 
dan gunakan celana pantalon, serta loafer- 
shoes. Lengkapi dengan kacamata. 


Photographer: Sugi Hermawan | Fashion Editor: Tengku Arshyaly Faith 


E. 


memproduksi ki dengan € ; 1, bukan cuma untuk 
menghangaikan bagian ata nitwe 1 berkembang ke _ 
ragam design rok b: 1 ( ab your own knit! 


Product: Skirt & 
Photo Locatio 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 
> Ee аы IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


FIRST TIMER ISSUE 20 NOVEMBER 2013 


indosat 


FREE STYLE 


ua 


What we called the ‘good times’? Mungkin 
momen ‘first date’ jawabannya. Setiap 
pasangan baru pasti ingin tampil maksimal 
di acara kencan pertamanya, kan? Berikut, 
beberapa alternative gaya from head to toe 
ala free! yang bisa jadi inspirasi Anda dan 
pasangan. Happy dating! 


DAWN Wearup.com/) 


ЖЛ 


d 


| 


KO) А ^^ 


b hha 
Ee GRATIS INTERNET HINGGA 6G B 
Kirra" UPTO Tuba + Supe w Free Facebook 


Lenovo A Series 1 
Isi pulsa mulai dari 


LA 


LEBIH ASYIK 
UNTUK BERFOTO 


1.3 GHz Dual-Core Processor 
4.5" TFT Display 


Smartphone Lenovo A516 bikin hari-harimu 
jadi lebih seru dengan performa handal dan 
kamera 5MP-nya. Apalagi dengan Paket Data IM3 


Fashion Stylist : Raisha Wirapersada | Products: All Men Product available at Maskool.in (http://www.maskool.in/), Topshop (Senaya 
. 


kamu juga bisa Update, Share, Like, Upload dan * 5 MP Camera 
Chat sepuasnya di Facebook, tanpa dipotong kuota! * Dual SIM 
1. Black Chino by Karma Appareal – Rp. 275.000,- 2. Carlisle Shirt by Koala — Rp. Asyik kan? * Android 4.2 Jelly Bean 


175.000,- 3. Prise Jacket by Smith – Rp. 200.000,- 4. Snapback Hat by Nine Denim – Rp. 
157.000,- 5. Marry Me Black by F Tale — Rp. 300.000,- 6. Bright Neppy Bodycon Dress 

by Topshop - Rp. 539.000,- 7. Ladila Necklace by Cleva — Rp. 145.000,- 8. Clutch Bag by 
Cleva —Rp. 278.000,- 9. Black Lace Socks by Topshop - Rp. 59.000,- 10. Karlie Black by 
UP — Rp. 285.000,- 


y 


gò Like E Official Lenovo Mobile Indonesia | `] GLenovoMobileID GO GL “BAL 
On22301»5 a 


TELESMOP 


n FIRST TIMER ISSUE 20 NOVEMBER 2013 


Lenovo, the Lenovo logo, For Those Who Do are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. @ Lenovo 2013. All rights reserved 


FREE STUFF 


First Precious Th 


DESTA 


Graphic Designer 


Desta, si penggemar segala sesuatu berbau 
Jepang ini, memilih buku Toto Chan sebagai novel 
yang paling berarti diantara kumpulan novelnya. 
Novel yang bercerita tentang pendidikan dan 
bagaimana Toto membuat anak-anak didiknya 
menjadi senang, memberikan banyak inspirasi 


untuk Desta yang 

ternyata diam-diam ë 
berkeinginan untuk е9 | 
menjadi kepala ( to- chan 
sekolah. Totto 


— 


wr 


\ Кзи 


e 
RIO © 


Web Reporter 


Saat menonton video 
Nirvana Unplugged, Rio jadi 
tergugah untuk mencoba 
bermain gitar. Diantara 
semua hal yang dia suka, 
musik menjadi prioritas 
pertamanya, termasuk his 
precious guitar. 


n FIRST TIMER ISSUE 


Untuk edisi kali ini, free! Ingin mengenalkan beberapa the men 
behind work a.k.a tim editorial free! Magazine. Meet them and 


their first precious thing to have. Let's check them out! 
(teks: Westy-foto: Deo) 


VINODI 


Web Reporter and Editor 


Vinodi is the man behind our cool website dan dia 
memilih his headphone DJ. Ini adalah headphone DJ 
pertama yang dibelinya dan sudah menemaninya 
hampir 9 tahun ini saat perform as a DJ. 


IW" We 


NICKY i 

Reporter 

Nicky, our hottest bombshell NICKY AP 

ini, memilih sertifikat Brazilian YA vs pal 

Waxing pertamanya sebagai RA = 

barang pertama yang paling s 

precious untuknya. Alasannya? I AM A BRAZILIAN 

“Гат so damn proud, because A AFTA 4 7» 

Brazilian Waxing is the most š AH / 4 Cf 

adventurous experience I've Mawar, <> 

ever had!” jelasnya. Oh, ok.. f 

NAANA bows | 

Web Reporter 


Nisa, si penggemar diving memilih kamera pocket 
berwarna biru, Selain karena warna biru adalah 
warna favoritnya, kamera ini adalah kamera 
pertama yang dibeli dengan hasil kerja kerasnya. 


20 NOVEMBER 2013 


EXPERIENCE 
BIGNESS 


Samsung 


GALAXY MEGA & GRAND 


Customer service & contact center 


Toll Free 0800-112-8888, Telp (021) 5699-7777 (hunting) 


єт 


SAMSUN! 


6.3 inch 


Pengalaman terbaik terjadi saat kita besar. 
Rayakan pencapaian besar di layar besar. 


| Ki SamsungMobilelndonesia ©) @Samsung_ID www.samsung.com/id 


10| FIRST TIMER ISSUE 


DESIGNER'S SKETCH 


Welcome, Bergh & Ozil' 


Sudah pernah dengar nama Bergh & Ozil? Brand asal Bandung ini bisa jadi inspirasi yang oke 
untuk Anda yang senang dengan segala sesuatu yang berbau /eather. Dimulai dari modifikasi 
sepatu sampai aksesoris lainnya, Bergh & Ozil pelan-pelan mengibarkan namanya di dunia 


fashion Indonesia. 


Apa sih arti di balik nama Bergh & Ozil? Dan sudah 
berapa lama kalian berdiri? 

Nama Bergh & Ozil enggak punya arti khusus. Kami 
sudah berdiri sejak 2010 yang tadinya hanya untuk 
konsumsi pribadi, dan sejak 2012 memutuskan untuk 
berbagi kepada dunia luas. 


Mengapa memilih leather sebagai material dasar 
produk kalian? 

Pemilihan leather sebagai material dasar karena 
bahannya sangat umum, gampang didapat, tahan lama, 
mudah dibentuk (moldable), pilihannya juga beragam 
dari segi warna, kualitas, dan jenis. 


Kedepannya apa kalian akan mencoba material lain? 
Suede misalnya? 

Kita selalu mencoba macam-macam material yang kita 
temukan di sekeliling. Semua jenis leather termasuk 
suede sudah pernah kami explore dalam menciptakan 
produk yang berkualitas. Selain dari material yang 
memang sudah ada di pasaran, kita juga selalu coba 
memodifikasi material itu untuk jadi lebih unik dan 
berbeda dengan material yang biasa digunakan 
kompetitor. 


Apa project paling menarik yang sudah dikerjakan 
Bergh & Ozil sejauh ini? 

Project yang paling menarik adalah waktu perhelatan 
JFW 2013 kemarin, kami diajak berkolaborasi dengan 
KLE untuk melengkapi produk falls mereka dengan 
support beberapa pasang sepatu model masculine yang 
kebetulan cocok dengan produk Bergh & Ozil. Sejauh 
ini kita produksi produk cewek cuma dalam versi limited 
tidak untuk Mass Production. 


Sebutkan 3-5 kata yang mencerminkan design kalian? 
Unique, Different, Simple, Classic &, Mature 


Di website, kalian memberikan contoh proses 
pembuatan dompet dan beberapa produk lain. Apa 
kalian juga membuka kelas pribadi untuk yang mau 
belajar membuat dompet/sepatu sendiri? 

Kami enggak membuka kelas pribadi secara khusus sih, 
tapi buat teman - teman yang memang tertarik sama 
produk kulit, dengan senang hati kami mengundang 
kalian untuk sharing pengetahuan di workshop Bergh 
& Ozil. Banyak juga kok teman-taman mahasiswa yang 
sengaja mengambil internship di sini untuk lebih tau 
banyak soal design product dan leather. 


Siapa yang memberi inspirasi terbesar untuk semua 
design yang sudah dibuat? 

Semua inspirasi dalam design didapat dari segala hal 
yang kami temui di setiap harinya. Apalagi tim design 
kami terdiri dari beberapa orang, jadi dalam hal men- 
design kita selalu melakukan brainstorming dulu untuk 
menggabungkan beberapa ide yang ada. 


Produk Bergh & Ozil bisa dibeli dimana saja? Cuma 
online order atau sudah ada store sendiri? 

We already have online & offline store! Untuk online bisa 
langsung cek di website, dan offline store ada langsung 
di workshop kita. 


What's your big next project? 

Our next big project? Awal tahun depan nanti kita 
mau meluncurkan produk baru dengan menggaet 
seniman - seniman muda berbakat untuk berkolaborasi 
bareng untuk membuat produk baru yang bukan 
cuma berkualitas tapi juga bernilai seni tinggi. Kalau 
penasaran sama kelanjutanya, bisa cek update-nya di 
blog www.berghozil.com/blog. 


Text: Raisha Wirapersada | Photo: Bergh & Ozil Doc. 


Bergh & Ozil 


Jln. Taman Cibeunying Utara no 2A Bandung - 40114 
Nama Designer: Danandayu & Team 


Contact: 

www.berghozil.com 

Twitter: @berghozil | Instagram: @berghozil 
Phone: 081280181818 

e-mail: info@berghozil.com 


=o cc. 


yam 
"WE 


IN 


` 


и. 


"a^ TELKOMSEL 


by Telkom Indonesia © 


YY 
WI q 
1 4 \ | 4 | 
| aa “| 
ч v OU S Gee (i YN 0 


RR Foes 


Ln ^ uw 


NAN 
[cmo > 


NOKIA CO 


fa LAS 
Windows 

z nb. 
Phone 


Miliki beragam aplikasi dan games menarik yang kamu inginkan di 
BlackBerry World, Windows Marketplace atau Nokia Store pakai 
pulsa TELKOMSEL. Dapatkan juga aplikasi seru lainnya di 

FINA SE TELKOMSEL. 


Syarat dan ketentuan berlaku. 


2013 Gameloft, All Rights Reserved, Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries. All 
manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in GT Racing 2: The Real Car Experience mobile game are trademarks and/or 
copyrighted materials of their respective owners 


STEAL STYLE 


She Might Be a Royal 


Ring Pack, Zara, Rp.199.900,- 


The 37 years old Auckland Native who rules the top chart lately might 
be your new crush. Ella Yelich-O'Connor yang dikenal dengan Lorde 
merupakan the next big thing dengan lagunya yang catchy, "Royals". 

Tote Bag, ASKManeguin Plastic, Kesan dark dan minimalist dalam lagunya juga terlihat di gaya 
Rp.145.000, - berpakaiannya yang kebanyakan berwarna hitam dan minimalist. 
She rules the world with her sense of style. 


Black Lacetrim Ankle Socks, Topshop, Rp.59.800,- 


Wood Heels Shoes, ASK, price by request 


Brooch Clasp Necklace, Zara, 
Rp.529.900,- 


Check A-Line Skirt, Topshop, 
Rp.719.000,- 


Knitted Wool Bubble Jumper, 
Topshop, Rp.779.000,- 


(teks&stylist: Westy — Product: ASK, 
Zara, Topshop, American Apparel, 
Manequin Plastic) 


Leather Dress Topshop, 
Rp.1999.000,- 


) 
OCC — 


ASSION FOR THE SEA 


SPERRYM 


TOP-SIDER 


Store : Kota Kasablanka 1* Floor #110 
Outlet : SOGO Mall Kelapa Gading – Mall Alam Sutera — Nusa Dua, Bali = Tunjungan Plaza 4, Surabaya 
Central Park — Plaza Senayan — Mall Pondok Indah || — METRO Gandaria City — Pacific Place — Trans Studio Mall, Bandung 


DEBENHAMS Senayan City — Lippo Mall Kemang, LOTTE Shopping Avenue, Club Culture Lippo Mall Kemang 


Gunakan foundation dengan warna sesuai dengan 
tone warna kulit, lalu tutup dengan loose powder dan 
> е "kunci" dengan mat powder agar complexion bisa tampil 
sempurna dan tahan lama. 


| 


| 


Concealer adalah produk yang tepat untuk mengoreksi 
bagian bawah kantong mata yang hitam. Untuk yang 
chubby, gunak ing tipis untuk koreksi pada bagian 
pipi, dan gunakan mascara pada bagian bulu mata. 


4 


| 


Photographer: Michael Timothy | Fashion Stylist: Tengku Arshyaly Faith | Model: Ollesya (perfectio | MUA: Rommy Andreas ( rommyandreas.com) 


4 
E Ф 
Untuk wanita, menggunakan make up itu hal wajib untuk tampilan 
sehari-hari. Tapi, kadang-kadang daily make up yang harusnya 
("v “ А Я Я k ` . 
terlihat natural menjadi terlalu berat seperti topeng, atau bahkan 
tidak sempurn arena salah pilih produk atau tone warna produk EA. 
| untuk kulit. So, here ar tips - 
T А ha E | Untuk memberikan kesan segar lakukan finaltouch 
dengan memberikan warna cerah pada bibir dan blush on. 


x 3 


ру үү 


KEMASAN 
BARU 


combiphar d 4 


MAIN ARTICLE 


№ First Time Goes to Europe 
| and It’s for FREE! 


a am 
E mo 


THE FIRST TIME 
IN THE DEEPEST 


NUNU 


Kejadiannya waktu saya masih bekerja sebagai desainer 
graphis di free! Magazine. Saya dapat tawaran dari 
kantor untuk datang ke Drupa Print Media Messe 2012, 
sebuah printing exhibition di Dusseldorf, Jerman. Sempat 
berpikir lumayan panjang saat dapat tawaran ini, pertama 
saya belum pernah ke dataran Eropa sama sekali, jadi 
lumayan parno. Kedua, saya enggak bisa bahasa Jerman! 
Tapi ya, kesempatan enggak datang 2 kali kan? Jadi saya 
memutuskan untuk pergi, dan sebagai permulaan, saya 
beli buku “Seminggu Berbahasa Jerman” hahaha. Mulailah 
saya mengurus ini itu, mulai dari visa, travel sampai rek. 3 
bulan yang (ternyata) lumayan ribet. Setelah semua beres, 
terbanglah saya sama pak Bos ke Jerman. 


Pengalaman pertama terbang ke Eropa bisa dibilang 
campuran excited dan sedikit menakutkan. Selama 14 
jam perjalanan, saya lumayan bingung apa yang harus 
dilakukan di pesawat. Saya sempat ngobrol sama ibu-ibu 
bule yang duduk di kursi sebelah. Mereka baik banget, 
kami ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan. Saya akhirnya 
memberikan postcard karya saya ke ibu-ibu bule sebagai 
tanda terimakasih. Sesampainya di Flughafen München 
(Munich Airport), udara segar langsung menyambut. Saya 
langsung menuju Hotel City di Dusseldorf yang memakan 
waktu 1 jam perjalanan. Kami diberi waktu 2 jam oleh 
travel guide untuk beres-beres, setelah itu kami semua 
langsung menuju tempat pameran dengan menggunakan 
kereta yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan 
Drupa. Kereta ini berangkat dari stasiun Hauptbahnhof, 
yang ternyata tidak jauh dari hotel. Tiga hari di Dusseldorf 
mengharuskan saya untuk menghapal jalan menuju 
tempat pameran tanpa ditemani travel guide. Lumayan, 
bisa sekalian colongan ngapalin nama-nama jalan untuk 
"jalan-jalan" nanti. 


Pengalaman saya solo travelling di Jerman, dimulai saat 
beli sim card dan pulsa, jadi berkesan karena jarang banget 
orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Selanjutnya, 
saya mengarahkan target tujuan pertama ke Record store 
Hitsville di Wallstr. 21. Ini perjalanan paling seru, karena saya 
naik kereta melintasi 3 stasiun, dari Hauptbahnhof menuju 
ke Henrich Heine Alle daerah Altstadt. Saat turun dari 
stasiun, saya sempat bingung. Mengumpulkan keberanian, 
saya jalan terus sambil cari alamat yang dituju. Setelah 5 
menit muter-muter mencari si record store, akhirnya ketemu 
juga. Masuk ke dalam toko, saya langsung mengeluarkan 
daftar titipan vinyl. Setelah nyasar sendirian, saya jalan- 
jalan lagi bareng pak Bos dan rombongan ke mall-mall di 
sana dan belanja pernak-pernik di sekitar daerah Altstadt. 
Yang lumayan bikin terkejut, pas beli souvenir, ternyata 
si penjaga toko pernah tinggal di Bogor. Jadilah saya 
ngobrol-ngobrol sama dia pake bahasa Indonesia sedikit- 
sedikit. Si penjaga toko akhirnya ngasih bonus souvenir, 


There's a first time for everything. Dan momen pertama biasanya punya kesan tersendiri sebagai аира saya kasih postedrd Karya saya buat dia. 
Buat saya, perjalanan ini adalah pengalaman paling gokil 


yang lucu atau mungkin memalukan. Pengalaman pertama ini enggak melulu tentang sepanjang hidup. Di perjalanan ini, saya diharuskan berani 

'cinta-cintaan', bisa pertama kali sekolah di luar negeri, pertama kali jalan-jalan gratis ke untuk melakukan sesuatu supaya bisa survive, ya enggak? 

Eropa, atau malah pertama kali menonton konser band idola di empat negara sekaligus. 
Tengok cerita Bram, Dita dan Nunu tentang pengalaman pertama mereka itu. 


Danke Schon 


20 NOVEMBER 2013 FIRST TIMER ISSUE 


MAIN ARTICLE 


= 4 


Kejarlah Ilmu Sampai ke Korea! 


BRAM MARTIAN 


“Kejarlah ilmu sampai ke negeri cina”, pepatah itu 
yang saya alami tahun lalu saat memutuskan untuk 
ambil kesempatan untuk belajar di negeri orang. Meski 
bukan ke negeri Cina melainkan ke negeri Ginseng, 
Korea Selatan. Pengalaman pertama saya belajar ke 
luar negeri, yang sebelumnya cuma mimpi ternyata 
akhirnya terwujud. Awalnya, saya iseng-iseng mencoba 
mengajukan diri, mengikuti test dari awal sampai akhir. / 
feel so lucky, karena saya salah satu yang terpilih beserta 
11 orang lainnya. Saya akhirnya memutuskan cabut dari 
kerjaan dan mengikuti pelatihan bahasa Korea selama 2 
bulan sebelum berangkat. 


Kampus saya terletak di Sanbon, Gyeongki-do. Di sana 
saya tinggal di asrama dengan beberapa peserta dari 
negara lain seperti, Brazil, China, Kazakhstan, Kenya, 
Mesir, Turki, dan juga bersama mahasiswa/i lokalnya. 
Selama di sana, saya saling berbagi banyak informasi 
mulai dari kebudayaan, kondisi dan keadaan negara 
masing-masing, kebiasaan sampai makanan khas di 
negara mereka. Program belajar yang harus saya jalani 
setiap hari pun beragam, diawali dengan belajar bahasa 
Korea setiap pagi lalu disambung dengan major studi 
masing-masing yang terbagi menjadi cooking class, 
jewelry design, furniture design, web programming, car 
maintenance dan beauty class. Selain itu, ada beberapa 
kegiatan lain yang harus saya kerjakan, dari mulai 
cooking contest, skill contest, sports day, thanksgiving, 
teacher's day, pepero day, dan masih banyak lagi 
perayaan-perayaan besar lainnya yang saya alami 
selama ada di Korea. 


My First Time Study Overseas and It Was Magnificent! 


IH FIRST TIMER ISSUE 


Selama setahun di sana, kampus juga membuat 
program yang memperkenalkan budaya Korea. Saya 
diajak mengelilingi sebagian tempat di Korea Selatan, 
mulai dari tempat wisata di Seoul, pantai yang paling 
terkenal di Busan, sampai Bali-nya Korea Selatan, Pulau 
Jeju. Beragam jenis makanan khas Korea juga saya coba, 
juga kebudayaan dan kebiasaan orang Korea. Setiap 
weekend saya boleh pergi keluar sendiri, ibaratnya free 
time. Di free time ini, saya bisa jalan ke tempat yang 
saya mau, menginap di luar asrama, dan bisa ngerasain 
nightlife-nya kota Seoul. Kenapa free time ini berharga 
banget, karena di hari biasa, saya jadi anak asrama 
yang cuma belajar, bersih-bersih asrama, dan enggak 
boleh keluar di atas jam 9 malam. Kalau telat, saya bisa 
dikunciin sama penjaga asrama dan harus tidur di luar. 
Biasanya pas weekend saya dating ke tempat-tempat 
yang bukan tourist attraction pada umumnya. Pergi 
ke Inkigayo (acara musik) buat liat artis-artis K-Pop, 
nontonin konser-konser kpop, nginep di sauna, datengin 
lokasi-lokasi syuting fllm Korea, pergi ke forbidden city 
di Itaewon, ngerasain tempat tongkrongan anak muda 
dan karaokean pagi-pagi buta di HongDae, piknik di 
pinggiran Sungai Hangang, Minum Soju dan Makgeolli 
bareng sama orang Korea, sampai bermalam di stasiun 
subway karena enggak bisa masuk 


Selain temen-temen Korea dan temen dari negara yang 
berpartisipasi di program pertukaran pelajar ini, saya 
juga ketemu banyak orang Indonesia yang kerja disana. 
Banyak cerita dan pengalaman seru pergi bareng 
mereka dan akhirnya saya bisa ketemu sama orang tua 
asuh saya di sana. Beberapa kali saya makan bareng 
keluar, diajak kerumahnya, atau ya sekedar jalan- 
jalan pas weekend bareng mereka. Selama di Korea, 
saya belajar dan jalan-jalan tanpa perlu mengeluarkan 
biaya karena hampir semuanya ditanggung oleh Seoul 
Government. Jadi buat saya, tahun 2012 itu bener- 
bener jadi tahun yang bisa dibilang "a sweet escape and 
wonderful journey”. 


20 NOVEMBER 2013 


AINIGHTIOFIMUSIGWITHITHESTARSISIERIENDS 


WONG PITOE CHAPLIN | 


BEERDY GANDARIA CITY - 16 November BEER BROTHER - 11 Desember 
ALBERO LIVE MUSIC ISLAND - 29 November 
CAFE BATAVIA - 7 Desember 


TRIO BAIM 


LIQUID EXCHANGE - 23 November 
DOUBLE DOORS - 30 November AMIGOS KEMANG - 20 November 
, CAMDEN BAR - 4 Desember | FEZ DÜNGEON - 22 November 
BREMER BEER GARDEN - 6 Desember M-POINT - 27 November 


GENTLEMEN ROCK 


COWBOYS RESTO & _ | 
BAR KEMANG 15 November 


4 


MEDIA PARTNERS: 


Treat djkartaf thebeat. (©)global 


More Info: _f BintangOfficial fS @BintangID 


MAIN ARTICLE 


E] FIRST TIMER ISSUE 


First Time Following 
My Favorite Band 


Around on Asia Tour 


DITA RACHMA 


Saya tahu Mew (Band Indie asal Copenhagen, 
Denmark), yang terdiri dari Jonas Bjerre (vocal), 
Bo Madsen (guitar) Silas Utke Graae Jergensen 
(drums), dari tahun 2004. Berawal dari suka lagunya 
yang berjudul "Am | Wry? No",  "Apocalypso", 
"Special", hingga akhirnya memberanikan diri untuk 
berteman dengan para frengers (sebutan fans Mew) 
melalui Indonesian Frengers pada akhir 2009. Aktif 
berkomunikasi dan memberikan info update mengenai 
band, saya dipercayakan sebagai salah satu admin 
untuk New Mew News sampai saat ini. 


Banyak hal seperti gathering, event tribute to Mew 
"Mewphoria", kompetisi "Covering Sounds", dan 
lainnya yang sudah diadakan Indonesian Frengers 
sampai saat ini. Dan aktivitas ini semua diketahui 
Mew sendiri hingga akhirnya Mew bersedia menjadi 
Juri Final untuk event kompetisi Covering Sounds. 
26 Oktober 2033 ini Mew mengisi acara di salah satu 
event bergengsi "Guinness Arthurs Day 2013" di Hall 
D Kemayoran, Jakarta. Saya berkesempatan bertemu 
Mew di backstage setelah konsernya bersama 
pemenang Covering Sounds, Pewee in the Garage, 
yang meng-cover lagu "Special" dengan indahnya. 
Kita berbincang, foto bersama, minta tanda-tangan 
dan lain-lain selama kurang lebih 1 jam. 


Akhir tahun 2013 ini Mew tur ke empat negara Asia 
(Indonesia, Malaysia, Singapore, Hong Kong). Sebagai 
fans, saya ingin selalu melihat penampilan mereka 
sehingga saya nekat untuk mengikuti tur mereka ke 
empat negara tersebut. Diawali dari Jakarta yang 
memberikan penampilan yang susah dilupakan, dan 
diakhiri di Hong Kong yang memberikan kenangan 
manis dan berkesan. Mew tahu akan kehadiran saya 
sehingga saya dapat berinteraksi langsung baik 
saat manggung dan setelahnya di keempat negara 
tersebut. 


Hal yang paling berkesan setelah show di Hong 
Kong adalah setelah konser mereka mengadakan 
fan-signing, dan ketika saya menyapa mereka, Mew 
mengenali saya dan balas menyapa dengan sangat 
ramah layaknya bertemu seorang teman. Saya banyak 
bersenda-gurau bersama mereka dan crew-nya selama 
event berlangsung hingga terakhir Mew memberikan 
pelukan perpisahan dengan bisikan sang vokalis Jonas 
Bjerre penuh harap, "See you next year!". lya,s saya 
sangat berharap dapat bertemu Mew lagi kapan pun, 
dimana pun. 


20 NOVEMBER 2013 


freemagz.com global 
23.7 BANDUNG 


free 


EVERY FRIDAY 20.00-21.00 


HOST: DIXON SARAGIH + FREEMAGZ 


It's All About Entertainment and Lifestyle 


wwwfreemagzcom wwwiheglobalradio.com 


Chofreemag C a98 Aglobalradio 
ШШ Э Global Radio Jakarta 


20 NOVEMBER 2013 


Y, 
PermataBank Y 


frei ©) 


FIRST TIMER ISSUE EI 


"MONEY 
CAN BUY 


ISS 4 
үү 


тте, 
> 


SI X А 


TAN TI 


LN 
Е 
=. 
= 
ban di — 


iri 


MATI p" a? ? 


w$ 


^ | 
4 V ж. ? \ 
ia i 
I" issa |. 
" E Drune Top by Nikoo at T ods Dept. 
: - Gold Runner Pants by Argyle & rd'at The Goods Dept. 
А } On Edward N 4 
4 G Inner Top Jiro | 4 
pu Shawl Varsity by Side A Goods Dept. 
нь М [ Д 


Short Chinos by Workdone at Goods De 
- 


Photographer : Sugi Hermawan 
Fashion Stylist : Raisha Wirapersada 

MUA : Nurul Hanifah, Desy Ayu & Yetti 

Talent : Laissa & Edward (21mm] 

Wardrobe : The Goods Dept (Lotte Avenue 1:t Floor], LiU Moo 
(fX lifestyle X'nter 3" Floor], Jiro (www.misterjiro.com), 
Lanang Menswear (www.lanangmenswear.com) 

Location : The Goods Dept. (Lotte Avenue 1“ Floor) 


Yellow Batwing Top)& Gold Necklace by iL-Moo 
Printed Straight Cut Pants by t The Goods Dept. 


کے 
x‏ 


Ит 2 


Line Shirt & =e by Lil’ Moo” 
Gold Shorts by Avanaya at The Goods Dept. 2 2 — 


| 


„Оп Laissa 


4 Space Cardigan byAingylessaOxfondkat The Goods Dept. 
/ " | Gol by Lil’ Moo 
3 " On Edward 

Line TShirt BY ЕК по Menswear 

Track Jacket by Side Ways atthe Goods Dept. 

Short Chinos by Мо опе at The Goods Dept; 


v 


7. a 


FASHION ON WEB 


Go to Free 
&-magZ on WWW. 
freemagz.com to 
get more style! 


" T" met 


New Gen. Two Girls. First Fashion Magazine Editorial Photo Shoot 
On Zeline : Leather Jacket (stylist own), Print Skirt by Billy Tjong £ 
^" ( 


on Vinny : Black Body-con by H&M, Print Skirt by Billy Tjong, 
Belt by Aditya Dwi Cahya. 


Photographer : Deodotus Alvika 

Fashion Stylist : Tengku Arshyaly Faith 

MUA: Arimbi (0812.10395054) 

Model: Zeline and Vinny @The A Team 

Wardrobe : H & M (Gandaria City GF — 1“ Floor) | Billy Tjong ( v 
billytjong.com) | Wed's by Weda Agustino ( wedaagustino@gmail.com 

| 089610308012) | Yongki Komaladi (yongkikomaladi.com) 


x 


White Issue 


White Dresses by Billy Tjong 


Let It Fly, Let it Fly 


Print Black & White dress by M by Mischa, White Tuxedo by 
Yudhistira, and Shoes by Yongki Komaladi 


TIBI 
| que 

222001 ДИ -l 
ШЕ Т oed] 
dy ee feo I 
2 $6094 > ШЙ, 


D.U.O 


On Zeline : Black Top by Billy Tjong, New Look Skirt by 


M by Mischa, Shoes by Wed's by Weda Agustino 


On Vinny : Black Body-con Top by H&M, Print Pencil 
Skirt by Billy Tjong, Shoes Wed's by Weda Agustino 


FREE WILL 


MARNOVA 


Kerinduan fashionista di Indonesia akhirnya terjawab dengan hadirnya Marnova, brand asli Indonesia yang mengusung 
beragam produk unggulan di kategori tas dan sepatu yang terbuat dari exotic skins. Marnova hadir untuk wanita modern 
yang berani tampil beda dan berani. Menariknya, kehadiran Marnova juga sekaligus menawarkan kepada para statement 
makers ini beragam lini tas dan sepatu yang pastinya akan menjadi the ultimate fashion statement. Koleksi tas yang 
diperkenalkan oleh Marnova meliputi evening bags dengan desain multiguna yang stylish dan chic hingga oversized handbag, 
dimana semuanya terbuat dari kombinasi material exotic skins, dengan perpaduan motif, tekstur, dan warna. Sementara, 
untuk koleksi sepatu terdapat beberapa model best seller yang ditawarkan, antara lain adalah pointy flats yang terbuat dari 
perpaduan kulit piton, rambut kuda poni, dan clear jelly material yang gaya dan cantik. Tidak banyak brand yang berani 
mengusung exotic skins ini sebagai ciri khas dari produknya, padahal sebenarnya exotic skins disukai karena bertahan lama 
dan tergolong mudah dalam perawatan. Tren ini pun tidak pernah usang, klasik, selalu disukai, classy, dan eksklusif. 


>> Colony 6 — 2nd Floor, Jl. Kemang Raya No. 6A Jakarta Selatan 12730| Kisaran Harga: Rp. 850,000 - Rp. 5,000,000 | 
Ph: 021 6220 4085 // 021- 2952 9940| H: 0858 8865 7611 // 08588 103 5305| website: www.marnovacloset.com 


Fi 


| = : t La KI H 4 v +- 
کی‎ M ы ү ` I 
Salah satu tempat menarik di Kemang, Young Chefs Academy, adalah sebuah franchise dari Amerika 
yang dibawa oleh Felicia Astrid Tjahjadi dan Aveline Tosin. Hadir dengan konsep yang fun dalam kegiatan 
memasak untuk mengasah berbagai pengetahuan dan keterampilan, bukan sekadar mengajarkan anak- 
anak dalam hal memasak saja. Dengan tema yang berbeda setiap bulannya, anak-anak juga mendapatkan 


pengetahuan tambahan, sesuai tema yang diselipkan. Beragam games seru dan menarik sering diberikan, 
sembari anak-anak menunggu hasil kreasi selesai disajikan. 


Ketika memasak, anak-anak juga belajar sabar, mengembangkan kreativitas, bekerjasama sebagai tim 
dan melakukan tugas yang sifatnya multi-tasking. Jangan khawatir, semua kegiatan yang dijalankan oleh 
anak-anakini sesuai standarisasi serta berada dibawah pengawasan dariYoung Chefs Academy pusat. Nilai 
tambah lain diluar keahlian memasak adalah anak-anak dapat sekaligus belajar berbahasa Inggris, karena 
sang pengajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Di Young Chefs Academy ini, 
terdapat 3 tingkatan yang dapat diikuti, yaitu Kinder Cook (usia 3—5 tahun), Junior Chef (6—12 tahun) , 
dan Senior Chef (a3 tahun ke atas), semuanya tergantung dari usia anak. Di Amerika sendiri, Young Chefs 
Academy sudah berdiri sejak 2003 dan sudah memiliki lebih dari 4o cabang. 


>> Young Chefs Academy, Kemang 15 Building, Lantai 2 Jln. Kemang Raya No. 15, Jakarta Selatan | Telepon: (021) 
7179 4589 | Faks: (021) 7179 4592 | Website: www.youngchefsacademy.com/id | 
Email: infojkt@youngchefsacademy.com 


FIRST TIMER ISSUE 


20 NOVEMBER 2013 


BEAUTY TREATS 


Maraknya beauty giveaways yang saat ini bisa dijumpai di mana-mana, Beauty Treats hadir 
untuk memberikan another beauty satisfactory untuk para penggemar beauty products 
dan make up. Setelah booming di Eropa dan Amerika, akhirnya Beauty Treats hadir di 
Indonesia. Dengan mengusung konsep pay to subscribe each month, para subscribers akan 
dikejutkan dengan beauty box-beauty box yang berisi beauty products. Beauty products 
yang diberikan beragam dari make up stuff, perfume, body lotion, hingga body wash. 
Ukuran beauty products yang diberikan berisi campuran sample/travel size beauty treats 
yang sesuai dengan beauty profile dan preferences para subscribers. Beauty Treats yang 
memberikan beauty cult dan high-end beauty products ini tidak hanya menyediakan high- 
end beauty products, di dalam website-nya, subscribers juga dapat berbagi mengenai make 
up tips atau sekedar berbagi pengalaman mengenai beauty box yang sudah diterima. 
(Teks:Westy- Foto: Doc.Beauty Treats) 


>> Beauty Treats|website: www.beautytreats.co.id| instagram: @beautytreatsina | 
Telp: 021 99614339| Harga per box: Gold edition box, Rp.95.000-, 
Platinum edition box, Rp.135.000-, 


PRIMEBIZ KUTA 


PrimeBiz Kuta menghadirkan suatu konsep budget hotel yang sangat berbeda dengan budget 
hotel pada umumnya. Bukan saja menawarkan tarif ekonomis namun memberikan kualitas, 
pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang bertaraf internasional. Berlokasi di Jl. Raya Kuta, 
hanya empat kilometer dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan cukup berjalan kaki ke area 
pusat perbelanjaan di Tuban, Kuta Selatan. Pembangunan PrimeBiz Kuta dengan kapasitas 143 
ONAN kamar ini dilengkapi tempat tidur ukuran queen/twin, meja built-in, area tempat duduk dengan 
aksesoris warna-warni, serta lighting kamar yang sempurna untuk malam hari. Perlengkapan 
lainnya adalah AC, 32” LED TV, WiFi gratis, kulkas, safe deposit box, fasilitas pembuat teh-kopi, 
pengering rambut, dan connecting rooms. Fasilitas pendukung lainnya adalah restoran Kopi Bali 
House yang menyajikan menu Internasional dan Asia, sky pool, ruang olahraga, dan perawatan 
spa untuk relaksasi. Untuk para pebisnis, PrimeBiz Kuta memiliki ruang meeting yang dapat 
disekat menjadi tiga bagian dan cocok untuk seminar dan konferensi kecil. Layanan hotel 
sekaligus meliputi Bizness Centre yang menawarkan WiFi gratis, layanan binatu, transportasi. 
tour wisata, serta antar-jemput gratis ke area pusat perbelanjaan Kuta. 


nsi № 


М УС 


ШЫ N 


>> Primebiz Kuta Jl. Raya Kuta, Banjar Anyar, Badung Bali I Telp : (0361 8469766 ) | 
Harga: mulai Rp. 500,000 | Website: www.kuta.primebizhotels.com 


MONOCHROME STORE 


Monochrome adalah sebuah merek pakaian yang dibentuk pada pertengahan tahun 2010. Diawali 
dari produk jeans, sekarang Monochrome mencoba melengkapi setiap kategori pakaian hingga 
aksesoris yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Selama tiga tahun, Monochrome mendistribusikan 
produknya ke kota-kota besar di Indonesia.Sampai pada tahun 2013, tepatnya tanggal 11 Oktober 
2013, Monochrome membukatokonya yang pertama di kota Tangerang. Monochrome Store mencoba 
memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dari clothing store lainnya yang ada di Tangerang. 
Monochrome Store men-design interior toko dan beberapa fasilitas menunjang lainnya dengan sebaik 
mungkin. Monochrome store menghadirkan beberapa brand ternama yang belum pernah hadir di 
kota ini sebelumnya, seperti Bloop Endorse Urbie, Crooz, Noinbrand, Tendencies, Rown Division, 
Dreambirds, Moose Believer, Norden Cloth dan sebagainya. Monochrome Store yang usianya belum 
genap satu bulan ini, terus berupaya untuk dapat menjadi salah satu bagian dari kegiatan siswa atau 
komunitas tertentu dengan cara menjadi salah satu sponsor untuk kegiatan mereka tersebut. 


>> Monochrome Store Jalan Merdeka no 163, Cimone, Tangerang | Buka : Pkl. 10.00-22.00 | 
Telp : (o21) 55730763 | Harga: Rp. 85.000-Rp. 350.000 


E HorerenenN © 


BASTILLE 
a 
=~ 


| 
BAD BLOOD’ 


THE 1975 


a be 


"SEX" "THINGS WE LOST IN FIRE" 


BASTILLE - BAD BLOOD 


— suka 


AVICII + TRUE NAUGHTY BOY: HOTEL CABANA 


"LIFTED" FEAT, EMELI SANDE 


s м i 
"YOU MAKE ME” 


£ A t 


N iTunes 


20 NOVEMBER 2013 FIRST TIMER ISSUE 


BL. CK PROFILE 


BLACK INTRO 


m n the en Navember alte , T 
We are in the end of November already! Hav« 


j 


1] ^ sel n А 
you got ali of your werk done and preparing things " 
€ apap 


for December a.k.a. the month of party and celebrating? 


Kalau belum, enagak usah pusing, karena Black Ir memiliki arti 


News kembali hadir dengan be n informasi yang bisa 


berguna untuk ER Andan enghadap! penghujung tahun perta rungan 
Misalnya, di rubrik Black Spot, Anda bisa simak review tempat " 
| dikuniu jarak dekat atau 


yang menarik untuk dikunjungi, Untuk penghilang stres, dua 


P yanq kam rekomendasikan d Black Tech edisi ini bisa face to face 


+ 


ba. Soulvibe di Blackoustic akan cerita sedikit tentang 
bum ketiganya bertajuk Gravitasi. Yang kepikiran combat' 
untuk ambil kelas bela diri, bisa simak dulu wawancara 
kami dengan martial artist, David Yusuf di Black 
Profile. Let's welcoming December with positive 
r 


T ; and hanny reading. folks! 
thoughts and happy reading, folks 


CKSTYLE DAVID 


entunya kita sudah 

banyak mendengar 

beberapa jenis bela din 

lain seperti Karate, Kung 

Fu, Pencak Silat, Tarung 

Derajat, dan masih 
banyak lagi. Pernahkah terlintas 
dalam benak Anda untuk mencoba 
belajar bela diri? Well, meet David 
Yusuf, seorang martial artist KAPAP 
INDONESIA 


Apa sih Kapap itu? ` ° 
Ketika belajar bela diri, fisik merupakan Sejauh ini penghargaan apa saja 
yang utama. Ketika fisik lemah, sepertinya yang sudah didapat oleh Anda? 


Secara konteks bahasa Indonesia, Kapap 
Anda tidak munakin bisa melakukannya 


dan Krav Maga memilki arti yanq sama 


ertarungan jarak dekat atau face >а 
Apa basic yang harus diketahui tertinggi Kapap di Asia P 


o face combat. Kapap sendiri merukar C 
akronim dan Krav Panim El Panim ketika belajar Kapap? Combat SI ting, Sertifik 

VVIP, dan apresiasi dari K 
Ketika melakukan self-defense, Anda 
harus membiasakan meletakkan tangan Menurut Anda, seberapa penting 
on the front. Bukan bentuk fight stand orang belajar bela diri? 


tan ` r y ТЗТ? Na E3214] - 
tap! berbentuk diamond shape. 5 


Apa bedanya Kapap dengan bela diri 
lain? 


Bedanya adalah, dalam Kapap benar-benar 
psikologis orang akan melihat tangan di Belajar bela diri itu seperti insurance, you 


1) T3) 
по rules 


depan itu defensive, tapi kalau yang tahu don't know when yov need it! 


yentuk itu, sebenernya adalah tindakan 


Ratna Jamilah T ; Apa hal T ing dal 
S 3 euku Yau | Histon barat tots, penting nah offensive kita pada saat bertahan 
Jonathan Andy Store manager Topshop Кыйа аш. belajar bela diri? offensive kita pada saat bertaha 


fashion writer for Julce Magazine Necklace: Galpa 


s: Topman | Shoes 


Bo 


"We are dying from overthinking. We are slowly killing ourselves by thinking about everything. Think. 
Think. Think You can never trust the human mind anyway. It's a death trap." - Anthony Hopkins 


| BL^CKSPOT) 


Seluru 


asli dari 


h hidangan unik di Mika J 
MIKA, bekerja 


Stanly 


апап mte 


der gan 


ku 


ner Jep 


сап 


Mika mempunyal 


menu andalan Omurice with Demiglace 
Sauce, omelette ala Jepang da 
tamat dengan 5 
Perancis, ya | 
rasa yang unik. Untuk makanan p 
cobalah Banoffie Pie, 
homemade pie yang 
terbuat dari pisana, 
kopi, cokelat, caramel 


rim sebagai topping 


Anda pasti sering melihat atau bahkan memilki beberapa jeans dengan warna pudar yang tanpa 
(atau disengaja) membentuk sebuah н pes denim kesayangan Anda. Tapi tahukah Anda 


jika nm pola terse 


ketiga bernama seed rey ane уш 
jeans Anda. Bagian yang dilipat tersebut 


ki nama yang sudah dikenal khususnya oleh para pecinta 


coms", pola ini biasa ditemukan di song. jeans 


membuat ine sekitar pergelangan kaki Ahh 


memudar. Terakhir ada "Train Tracks", pola ini menampilkan tenunan yg dianyam dengan 
membentuk dua set memudar yang mirip rel kereta api. 


SOULVIBE 


ound of Universal Love 

Various Instrument 

Behavior atau lebih 

dikenal dengan nama 

Soulvibe bercerita 

mengenai album 
ketiga mereka yang berjudul Gravitasi 
Band yang beranggotakan Rizki 
Ranadireksa (Vocal), Bayu Adi (Vocal), 
Adrianto Ario Seto (Synth), Ramadhan 
H anto Jiwatama (Bass), Frans 

rtatko (Piano), M. Caesar Rizal 

(Drum), dan lga Massardi (Guitar) ini 
mengaku jika musik mereka adalah 
musik kejujuran hati 


Apa bedanya proses pembuatan 
album ketiga kalian, Gravitasi 
dengan album kalian sebelumnya? 


What you read is what you've seen on TV. Make sure you watch BIN TV! Setiap Kamis 


Di album ini sen uanya in charge 
sampai akhir! 


Mengapa mengambil judul Gravitasi? 


Pertama karena arti gravitasi s 
cukup related 

sekarang se 

Dalam artian art 


personal itu sup: 

lagi, Di album ini 
gravitasinya jugi 

lain, semakin solid mu 


Bagaimana ceritanya hingga kalian 


juga mengeluarkan "Gravitasi The 
Book"? 


dan setiap Jumat РКІ. 21.30 di MNC Ent 


a kita enggak ada niat sama 


yang tertarik dengan s 
ada di album kita. Kita ! 
dan k kita baca hi 


memuaskan 
Apa pendapat kalian tentang musik 
kalian yang bisa dibilang anti- 


mainstream? 


Mainstream jika dikaitkan dengan 
3 diartikan industri, bera 


/IB di ANTV 


BLACK TECH 


atu lagi jenis racing game yang hadir melalu 

perangkat Apple IOs. Sebagai player, Anda bisa REACTION TIME 

memilih fitur campaign untuk career mode atau 00. 

Anda juga bisa memasuki ruang online room, 009 

dimana Anda bisa bermain langsung melawan 1 
racer di seluruh dunia atau teman Anda sendiri 

secara real time dengan menggur n koneksi WiFi. Hal ini 

dilakukan melalui beberapa track yang tersedia melalui sistem 

chat room, dimana Anda bisa chatting dengan racer lain mengenai 

balapan tersebut atau Anda juga bisa menonton replay balapan 

yang baru saja berlangsung! So, go play head to heat 

/ 


rian < n ronlict € ng rinan OCD 2, ai 
friends for the realistic street racing action, for free 


ALICIA KEYS 


RA C I N e R I VA ü S "Set The World on Fire Tour" Live in Jakarta 
- | S cia Aug yang lebih dikenal 


>. гес." З — denga : can segera menggelar 
“ — 4 ya à / 
Є J tajuk ` Wor On Fire Tour” pada ) 


— srtempat di Skenc hibition 


г ?er 
tidak hanya terkenal sebagai seorang penyany dal, ia pun 
N E E D F 0 R »erupak: a ngwriter, pianist, record producer, 
actress iin menghasilkan banyak sekal s seperti, - 
S P = = D R I VA ji S Empire State of Mind", "My Boo", dan "Girl On Fire", Keys juga 


BLACK ALIT 0 || YLE теги seorang penyanyi yang memilki fashion taste yang 
keren. Gayanya dulu dikenal sebagai Eclectic Sou 
р РА C K EDITI ONS а men“ ngkan sisi feminine dan maskulin sek 
ctronic Arts (EA) Games baru saja merilis ser rambut Alicia iu selalu berubah-ubah, mulai dari "Blow Up 
terbaru dari game balapan ini. Seperti seri Bombshell* REOS ERIS ае i a MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 
naa i SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN 


mengejar antara polis REED I ! pama hate dest a MAA ert s GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 
O جا‎ TEN \ 1 : st of The 2ooo Decade ut. Info lebih lanjut, klik 


street racer. Kali sunq open world 


° г www.javamusikindo.com 
dengan customization features, sehing 
S 


kubu yang Anda inginkan, antara polisi atau street racers 


hadir dengan kualitas grafis yang memanjakan mata, NFS akan 


- ` "d y | 

mengusung fitur utama yang disebut All Drive, dimana fitur 4 K 
t but dapat memvisualisasikan kor 1 yan ‘ BL C QUIZ Pemenang Vol. VII No. 1 / 2013 
mengabu batas antara sir Harman Mariendra 
Dengan skema open gamer juga « ar 08122020XXXX 
bermain secar ja sama ataupun be à | Sebentar lagi musim hujan, menurut Anda jas hujan yang bagaimana yang dibutuhkan di 
gamer lain dalam lingkun n q sama. Rencanany | W Anggaplah diri 
NFS Rivals a dirilis ke e game playstation 3 dan Xbox 36o [ if SAN Anda sebagai Kapten 
tanggal 19 November ini. Game ini ji akan dipersiapkan untuk P EC as huian denaan warna cerah. m AH ER 
ngo sire! pe. pith alacer Bajak Laut, apa yang akan Jas hujan dengan warna cerah, m ggak hujan 
console game Playstation 4 dan XBOX One dan PC www.blackXperience.com E А kan bisa sekalian dipakai buat even cosplay. Saatnya jas hujan bisa dipakai kemana ѕаја 

“bla . Anda lakukan jika berada pese e н CIS Y 

ayaknya jersey bola :)) 


zaman modern ini? 


— - MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, di Bulan?” | | 
Lifestyle on wan ШАШ and dor forge — —— —— ВНЕ КЕГЕ НОЛ АККОШ DERE RCRUM a Es BS IR NV) 
ue EN n. pe GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN ы Tus 


enang dengan jawaban yang paling 
^ AN senila 250.00 menang yang beruntung ak dihubunai ole 
ckinnews and follow our Twitter @_blackinnews : ) Yong donis 


(BLACK INNOVATION AWARDS j 


š DIARLIM 


septem 
tif yang г 

melalui beberap 

Tahap pertama dipilih 5o 
untuk z 3 dinilai berd 
HKI (Hak Kek n intelektual) 
dilewati adala! 
memer 
J Irt, Le 
tahun ini ma eputar kehidupan sehari-hari 
Berikutnya, para innovator harus melakukar presentas 

an juri kemudian dibuat mor 

produk. B na selaku juri mengatak n penilaian 
1i penting sekali untuk pembuat produk mengenali detail 
produk yang dibuat dan memiliki dampak sosial serta dapat 


dikemt an. B chirnya berhasil masuk 


Christian dan Adityo. "Cc 
adalah alat bantu untuk memeti 
strawberry dengan mecocokan 
warna, sementara "Sic )-Tree" 
adalah media sign portable yang 
terinspirasi dari banyaknya 
iklan yang ku ke pohon dan 
membuat pohon tersebut menjadi 
rusak dan menjadi sampah 
visual. Akhirnya terp ih Favourite 
Innovator BIA 2 oleh Ri tia 
Monata dengan produk "Nylametke 
Tanduran Pari", ¿ Outstanding Innovatot 
BIA 2013 yaitu “GasAngkus" oleh 
Nugroho, dan Joni Martor 
Prangki An: ra dengan 
"Jajaware", 
Fikri Satria dengan 
dan "Colored" oleh Mifta Farid 
Sejak tahun 2007 BIA digelar 
untuk menjadi salah satu saluran 
inovasi dan kreatifitas anak 
muda Indonesia, menurut Sigi 
Wimala se jun, ajang ini 


merupakan stepping stone bagi 


produk-produk terse 


diproduksi secara massa 


(Photo by v 


MIND & HEALTH 


MAKAN DI ATAS JAM 7 MALAM 
BISA BIKIN GEMUK 


Depends on what you eat and the calories that you burn 
after. Malam hari, umumnya di atas jam 7, adalah waktu 
dimana aktivitas fisik cenderung menurun sehingga 
energi yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Dengan 
kata lain, kalori yang masuk menjadi lebih banyak 
dibanding kalori yang keluar. Juga karena tingkat 
metabolisme tubuh yang semakin malam semakin 
melambat. Selama tubuh Anda masih digunakan untuk 
beraktivias, atau makan dalam porsi kecil 2-3 jam 
sebelum tidur, kalori yang masuk tidak akan menjadi 
tumpukan lemak. 


MENGKONSUMSI SUPLEMEN 
VITAMIN € BISA MENCEGAH 
PILEK 


Belum ada penelitian yang menujukkan kalau dengan 
mengkonsumsi suplemen vitamin C secara rutin bisa 
menghindari seseorang terkena pilek. Meski begitu, 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen 
vitamin C punya pengaruh dalam mengurangi durasi 
dan tingkat keparahan pilek. Bagi mereka yang 
mengalami tekanan fisik atau berada di lingkungan 
yang sangat dingin, suplemen vitamin C juga bisa 
membantu ketahan daya tubuh. Sumber vitamin C yang 
terbaik tetap yang berasal dari makanan. 


2 27 
сэ 


FIRST TIMER ISSUE 


PM HEALTHY 
AND (I THINK) 
I KNOW IT 


Menjaga kesehatan sudah sepatutnya menjadi bagian dari /ifestyle, dan bukan menjadi tren. Kalau 
mengaku ingin hidup sehat, bukan cuma ikut-ikutan, free! merangkum beberapa mindset seputar 
health and fitness yang masih sering salah kaprah. 


MELEWATKAN SARAPAN BISA 
MENGURANGI BERAT BADAN 


Logikanya, melewatkan sarapan berarti mengurangi 
jatah makan dalam sehari. Yang Anda lupakan adalah 
kemungkinan untuk makan lebih banyak setelahnya 
karena tidak adanya energi yang tidak masuk ke dalam 
tubuh di pagi hari. Penelitan membuktikan bahwa 
mereka yang tidak sarapan nantinya akan lebih sering 
ngemil atau makan berlebihan, dan cenderung makanan 
yang kurang bernutrisi. Melewatkan sarapan juga 
berdampak pada aktivitas pagi Anda karena tubuh akan 
terasa lemas, tidak bergairah dan sulit berkonsentrasi. 


MENDAPATKAN PERUT YANG 
RAMPING HANYA CUKUP 
DENGAN MELAKUKAN SIT-UP 


Serajin apapun Anda sit-up kalau tidak diimbangi dengan 
latihan fisik yang menargetkan seluruh bagian tubuh, 
hasilnya tidak akan maksimal. Sit-ups, crunches dan 
semua latihan yang serupa bagus untuk menguatkan 
otot perut, tapi otot itu tetap akan tertutup oleh lapisan 
lemak. Anda membutuhkan kombinasi clean diet 
(menghindari processed food dan menggantinya dengan 
makan banyak buah, sayur, lean meats, whole grains, 
dll), latihan kardio dan total body strength training. 


NZ 


BELUM SIX PACK BERARTI BELUM 
FIT 


Memiliki perut six pack mungkin bisa membuat Anda 
terlihat lebih keren, tapi belum tentu sehat. There's a 
good chance that you have a low body fat percentage 
that it's not necessarily healthy. Kecuali Anda adalah 
atlit, yang harus berlatih keras (dan biasanya berasa di 
bawah pengawasan dokter), mendapatkan perut six 
pack membutuhkan diet yang super ketat dan latihan 
fisik yang berlebihan. Terlepas dari beberapa orang 
yang bisa dengan mudah memilik perut six pack tanpa 
harus bekerja terlalu keras (tipe badan yang atletis), 
pada akhirnya kesehatan lebih penting dibanding 
penampilan Anda. 


PEREMPUAN SEBAIKNYA 
MENGHINDARI LATIHAN BEBAN 


Bagi perempuan yang ingin menurunkan berat badan, 
latihan beban justru membantu membakar kalori lebih 
banyak dibanding hanya melakukan latihan kardio. 
Latihan beban juga bagus untuk menguatkan otot, 
mengencangkan tubuh dan menghilangkan flabby 
parts (terutama di daerah lengan yang menjadi masalah 
utama perempuan). Alasan yang paling sering didengar 
dari perempuan yang enggan melakukan latihan 
beban adalah takut terlihat terlalu berotot. Hormon 
perempuan berbeda dengan laki-laki, jadi dibutuhkan 
latihan dalam porsi tertentu dan nutrisi tambahan untuk 
otot menjadi besar. 


аи гаа 


۸ Л 
= TT 


Atas undangan Tourism Authority of Thailand, 
free! berkesempatan melihat sisi lain dari 
Thailand. Kalau selama ini kita melihat Thailand 
sebagai negara yang memiliki tradisi yang kuat 
dan asik buat shopping, Khao Yai yang berjarak 
2 jam dari kota Bangkok ternyata sudah cukup 
lama menjadi destinasi untuk agro tour para 
penduduk lokal, yang pelan-pelan merambah 
ke wisatawan internasional. 


Wine Tour and Dining 


Tempat pertama yang didatangi adalah PB Valley Khao 
Yai Winery, terletak di tepi Khao Yai National Park yang 
berjarak 150 km dari Bangkok. Di tanah seluas 320 
hektar ini berdiri vineyard, restoran, wine and souvenir 
shop, dan pabrik pembuatan wine berkualitas kelas 
dunia. Winery ini menghasilkan sekitar 1.000.000 botol 
wine setiap tahunnya. Sesampainya di FB Valley sekitar 
pukul 10.30 pagi, kami disambut oleh sang manajer, 
Mr. Heribert Gaksch, dan suguhan fresh grape juice. 
Kegiatan dimulai dengan tur keliling vineyard, termasuk 
belajar cara memetik daun anggur yang benar, lanjut 
mengintip ke dalam pabrik wine dengan penjelasan 
secara detail tentang proses pembuatan wine dan 
sejarah PB Valley yang sudah beroperasi sejak 20 tahun 
lalu itu. 


Menuju waktu makan siang digelar cooking class dengan 
daun anggur sebagai salah satu bahan utama, dan 
mencicipi hidangan makan siang dan wine di restoran 
bergaya country dengan pemandangan hijau vineyard 
yang menyegarkan mata. Acara ditutup dengan wine 
dan snack shopping untuk oleh-oleh. PB Valley buka 
setiap hari dari pukul 08.30 pagi sampai 16.30 sore. 
Sebagai pencuci mulut, kami berpindah ke Burg Baan 
Farm untuk menikmati buah-buahan segar seperti 
melon dan cherry tomatoes yang dipetik langsung dari 
kebun. 


Farm of Attractions 


Jalan-jalan hari kedua semakin seru karena kehadiran 
berbagai atraksi yang menghibur. Kali ini kami 
mengunjungi Farm Chokchai, dairy farm yang berlokasi 
di Pak Chong. Kunjungan ke dairy farm tentunya belum 
sah tanpa kegiatan memerah sapi, yang ternyata 
menjadi kegiatan pertama begitu tiba di tempat, 
sebelum akhirnya kami digiring ke dalam mobil truk 
untuk menyusuri peternakan yang membiakkan lebih 
dari 3.000 sapi perah itu. Setelah berhenti di kebun 
dragon fruit, kami diajak ke arena menunggang kuda 
dan menyaksikan pertunjukan rodeo yang menjadi 
salah satu daya tarik utama Farm Chokchai. Balik lagi 
ke mobil, di perjalanan kami disuguhkan pertunjukan 
menggiring sapi oleh working dog. Dairy farm ini juga 
punya Petting Zoo, dimana pengunjung bisa memberi 
makan para hewan, dan melihat animal show dengan 
anjing-anjing yang menggemaskan sebagai bintang 
utamanya. 


SS 


Lapar? Saatnya mengisi perut dengan menu andalan 
steak di Chokchai Steak House. Lanjut, ice cream 
workshop. Di sini, kami dibagi menjadi tiga tim dan 
didaulat untuk membuat es krim, masing-masing 
dengan flavor yang berbeda. Sebelum beranjak pulang, 
pengunjung bisa mampir ke toko souvenir yang menjual 
beragam pernak-pernik lucu seperti boneka koboi dan 
sapi, T-shirt, pakaian koboi, sampai skin care product dan 
permen yang terbuat dari susu. Jangan lupa juga untuk 
mencoba atau membawa pulang diary product lainnya 
seperti cokelat, yoghurt dan pastinya susu! 


(Teks: Fitri D. Rissal — Foto: Fitri/Dok. PB Valley) “Big thanks to 
Tourism Authority of Thailand for the trip 


mandala 


tiaerair 


Berada di bawah bendera PT. Mandala Airlines, 


spend less, travel more 


pembayaran terbaru yaitu melalui ATM BNI. Sampai saat 


maskapai Low Cost Carrier (LCC) dengan tingkat ketepatan 


sebuah perusahaan dengan pemegang saham utama 
dari perusahaan investasi Saratoga Capital dan maskapai 
penerbangan Tigerair Group sejak April 2012 lalu, Tigerair 
Mandala terus berkembang dan meningkatkan diri 
dalam memberikan pelayanan bagi para customer-nya. 
Pelayanan bersahabat, mengutamakan keselamatan, 
tepat waktu, kenyamanan dalam penerbangan dengan 
harga terbaik selalu berusaha dihadirkan kepada para 
penumpang. Anda juga tidak perlu takut menjadi boros 
karena over budget ketika traveling, karena Anda bisa 
membayar layanan yang tersedia seperti bagasi, Board 
Me First, pemilihan kursi, sport equipment, Tiger Plus, 
Tiger Purrtection, SMS Itinerary, dan Tiger Connect, sesuai 
dengan kebutuhan penerbangan Anda. Para penumpang 
juga semakin dipermudah dengan tambahan metode 


20 NOVEMBER 2013 


ini, Tigerair Mandala mengoperasikan g pesawat Airbus 
A320 untuk rute-rute domestik dan internasional. Para 
penumpang bisa mengatur perjalanan mereka ke 7 rute 
domestik yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, 
Surabaya, Denpasar dan Palembang. Serta 4 rute 
internasional ke Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan 
Hongkong. Tersedia juga rute langsung dari Denpasar ke 
Hongkong dan Surabaya ke Hongkong. 

Tak lupa, setiap minggunya, Tigerair Mandala 
mengadakan program Tiger Flash setiap hari Kamis 
yang menawarkan tiket terbaik untuk beberapa 
rute spesifik dengan batas pemesanan 24 jam untuk 
penerbangan keesokan harinya. Karena konsistensinya 
dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para 
penumpang, Tigerair Mandala mendapat predikat sebagai 


waktu 81.7696, yang berarti menduduki posisi tiga teratas 
dari seluruh maskapai penerbangan di Indonesia. Hal itu 
berdasarkan laporan semester pertama tahun 2013 oleh 
Kementrian Perhubungan dan Transportasi Republik 
Indonesia. Tak hanya itu, Tigerair Mandala juga baru 
saja memenangkan penghargaan dari Kuala Lumpur 
International Airport (KLIA) untuk kategori “The Promising 
New Foreign Airline of the Year 2012”. Dan satu lagi, 
Tigerair Mandala sedang melakukan proses sertifikasi IATA 
Operational Safety Audit (IOSA) yaitu sistem evaluasi yang 
diakui dunia internasional yang bisa dijadikan patokan 
manajemen operasional keselamatan global dan sistem 
pengendalian sebuah maskapai. Jadi tunggu apalagi, 
saatnya untuk menjelajah dunia dengan harga terjangkau 
dan cara yang lebih aman, tentu saja. 


FIRST TIMER ISSUE El 


Let The Game Bedin’) 


Dari segudang aktivitas pelepas stres 
setelah melewati minggu yang penuh dengan 
setumpuk kegiatan, apa yang menjadi pilihan 
Anda? Jangan takut dan pesimis dulu kalau 
jawabannyan, main game atau nge-game. 
Pandangan miring dan citra negatif memang 
identik dengan games. Dari mulai dilabeli 
sebagai aktivitas buang-buang waktu, bikin 
malas, bikin ketagihan sampai anti-sosial, 
sukses membuat game enggak dianjurkan 
untuk jadi alternatif pelepas stres. Padahal, 
nge-game punya banyak keuntungan, enggak 
hanya untuk pelepas stres tapi juga bisa 
menyehatkan badan dan pikiran. Kok bisa? 

Menurut beberapa penelitian di beberapa 
universitas di Amerika, games punya manfaat 
kesehatan yang cukup signifikan. Di tahun 
2012, The University of Utah merilis study 
tentang manfaat game untuk anak-anak 
penderita sakit yang kronis seperti autis, 
depresi dan Parkinson. Games juga dapat 
mengurangi berat badan, meningkatkan 
percaya diri dan kemampuan sosial hingga 


sebagai stress relief. Itu baru video games, 
beda lagi manfaat yang didapat dengan 
active video games seperti Wii dan Kinect. 
Active video games dapat melatih koordinasi 
tubuh dan membuat lebih fokus (FOCUS), 
melatih keseimbangan (BALANCE), menguji 
kekuatan (STRENGTH) dan meningkatkan 
ketahanan tubuh (ENDURANCE). 

Manfaat games enggak berhenti sampai 
disitu. Menurut 2009's Annual Review of 
Cybertherapy and Telemedicine, games juga 
dapat mengurangi stres dan depresi! Unsur 
relaksasi juga bisa ditemui di games, karena 
bermain game terbukti dapat meningkatkan 
mood and keep you happy in old ages. So 
basically, games is a great alternative to reduce 
your stress and makes you healthy physically. 
Saat pekerjaan menumpuk, enggak ada 
salahnya untuk Listen to Your Body and 
start gaming. Jangan lupa imbangi dengan 
olahraga secara teratur, tidur cukup dan 
minum susu steril tanpa tambahan bahan 
apapun. Let the game begin! 


Gert mk 


=. w — 2-1 
` 2. МУМ ZEN 


WAN Ur 


+" 


TIME OUT 


FANTASTIC BUT FICTICIOUS 


PERNAHKAH ANDA MENYAKSIKAN 
SEBUAH FILM DAN JATUH CINTA DENGAN 
MUSISI ATAU BAND YANG DITAMPILKAN 
DI FILM TERSEBUT? SUDAH TERLALU 
BANYAK FILM MENGENAI BAND/MUSISI 
(BUKAN BIOPIC MENGENAI BAND/MUSISI 
YANG TELAH EKSIS), DAN TENTUNYA ADA 
BEBERAPA YANG LEBIH DIKENAL DARI 
YANG LAINNYA. SEBUTKAN SAJA THE SEX 
BO-OMB DARI FILM SCOTT PILGRIM VS 
THE WORLD, INFANT SORROW DARI FILM 
GET HIM TO THE GREEK, DAN THE BLUES 
BROTHERS DARI SELF-TITLED FILMS 
MEREKA. 


BERIKUT INI ADALAH DAFTAR BEBERAPA 
FICTITIOUS BANDS/MUSICIANS YANG TAK 
KALAH KERENNYA DENGAN BANDIMUSISI 
LEGENDARIS. KEKERENAN KARAKTER 
BAND/MUSISI YANG DISEBUT DIBAWAH 
INI BUKAN HANYA TERHITUNG DARI 
MUSIK YANG MEREKA BAWAKAN, NAMUN 
JUGA DARI NAMA, PENAMPILAN, SERTA 
TINGKAH LAKU MEREKA DI FILM-FILM INI. 
BIARPUN BEBERAPA BAND DARI DAFTAR 
BERIKUT HANYA MUNCUL SECARA 
SINGKAT, NAMUN TAK KALAH MAUTNYA 
DENGAN YANG LAINNYA. DAFTAR INI 
DIBUAT SECARA RANDOM, DANTENTUNYA 
DARI PENDAPAT PRIBADI :) 


SELAMAT MENIKMATI.... 


The Bang Bang (dari film: 
Brothers of The Head) 


Brothers of The Head adalah 
sebuah film ber-genre 
mockumentary dari tahun 
2005, menampilkan kisah kakak 
beradik kembar siam asal Inggris 
yang menjadi pemusik. Film ini 
diangkat dari novel terbitan tahun 
1977 dengan nama yang sama, 
oleh penulis science fiction Brian 
Aldiss. The Bang Bang adalah nama band di film ini, 
yang membawakan musik Punk Rock. 


Hedwig & The Angry Inch (dari film: Hedwig & 
The Angry Inch) 


Film ini adalah film musikal drama komedi Amerika 
(2001) yang diangkat dari drama panggung musikal 
dengan nama yang sama, tentang sebuah band Rock 
yang digawangi oleh penyanyi transgender asal Jerman 
Timur. Film ini diadaptasi dan disutradarai oleh John 
Cameron Mitchell, yang juga memerankan Hedwig. 
Musik dan lirik diciptakan oleh Stephen Trask. Musikal 
ini telah memiliki cult following yang setia. 


FIRST TIMER ISSUE 


Autobahn (dari film: The Big Lebowski) 


Autobahn adalah band German Techno yang diperankan 
oleh Peter Stormare, Torsten Voges, dan Flea dari Red 
Hot Chili Peppers. Jelas-jelas mereka adalah parodi 
dari Kraftwerk, namun musik mereka tak kalah keren. 
Pikirkan saja, Techno band asal Jerman ciptaan The 
Coen Brothers tak mungkin mengecewakan... Hit 
mereka berjudul “Technopop (Wie Glauben)” ditulis dan 
dimainkan oleh musisi Carter Burwell. 


The Weird Sisters (dari film: Harry Potter & The 
Goblet of Fire) 


Sebuah band impian dengan anggota: Jarvis Cocker 
(Pulp), Jonny Greenwood (Radiohead), Jason Buckle 
(All Seeing I), Steve Mackey (Pulp), Steve Claydon, 
Phil Selway (Radiohead)! Sayangnya mereka hanya 
dibentuk dalam dunia khayalan. Mereka muncul di 
adegan pesta dansa sekolah dalam film Harry Potter 
yang ketiga, “Harry Potter & The Goblet of Fire”. Satu 
lagu ballad mereka “Magic Works” juga ditampilkan di 
end credits film tersebut. 


The Bleek Gilliam 
Quartet (dari film: 
Mo' Better Blues) 


Denzel Washington 
dengan coolness-nya 
memerankan Bleek 
Gilliam, pemain 
terompet jazz yang 
diiringi oleh band- 
nya. Film ini dipenuhi 
oleh pertunjukkan band bikinan tersebut, yang 
musiknya sebenarnya dimainkan oleh The Branford 
Marsalis guartet dan pemain terompet Terence 
Blanchard. 


Hong Kong Cavaliers (dari film: The Adventures 
Of Buckaroo Banzai Across The 8th Dimension) 


Dengan anggota yang terdiri dari: frontman Buckaroo 
Banzai (Peter Weller), pianist Rawhide (Clancy Brown), 
sax player Reno Nevada (Pepe Serna), guitarists Perfect 
Tommy (Lewis Smith) dan Pinky Carruthers (Billy 
Vera), serta backup dancer plus pianist New Jersey 
(Jeff Goldblum), band fiktif ini bisa dibilang legendaris 
dalam dunia cult classic. Bisa dikatakan ini adalah band 
experimental yang dipenuhi suara synth dicampur Funk. 
Film The Adventures Of Buckaroo Banzai Across The 8th 
Dimension merupakan karya cult classic di tahun 1984, 
jadi bisa dibayangkan betapa kerennya band ini. 


The Venus In Furs (dari film: Velvet Goldmine) 


Sexy adalah satu 
kata yang bisa 
menggambarkan 
keseluruhan film ini, 
apalagi band utama 
yang ditampilkannya. 
Band fiktif yang 
bergaya Ziggy 
Stardust and The 
Spiders From Mars 
ini juga sudah 
banyak cult followers- 
nya. Brian Slade, frontman band ini diperankan oleh 
Jonathan Rhys Meyers, yang juga menyanyikan lagu- 
lagunya sendiri. 


Dewey Cox (dari film: Walk Hard: The Dewey 
Cox Story) 


Walk Hard: The Dewey Cox Story adalah film komedi 
musikal Amerika (2007) yang ditulis dan diproduksi oleh 
Judd Apatow dan Jake Kasdan, disutradarai oleh Kasdan 
dan dibintangi John C. Reilly, yang selain memerankan 
juga menyanyikan sendiri semua lagu-lagu di film ini. 
Film ini merupakan parodi dari banyak biopic yang eksis. 
Banyaknya lagu original dengan genre musik berbeda- 
beda yang mengisi film ini sangatlah memukau, begitu 
pula suara aktor John C. Reilly. 


The Looters (dari film: The Fabulous Stains) 


The Looters terdiri dari Paul Cook and Steve Jones 
(Sex Pistols), Paul Simonon (The Clash), dan aktor Ray 
Winstone. Film ini adalah film Cult 80-an mengenai tiga 
cewek yang akhirnya bergabung dalam sebuah band 
punk. The Looters merupakan salah satu band fiktif 
yang ditampilkan di film ini. 


Nick Rivers (dari film: Top Secret!) 


Yang ini adalah salah satu personal favorit saja, karena 
diperankan oleh Val Kilmer dalam sebuah film konyol 
legendaris, jauh sebelum peranan supernya sebagai Jim 
Morrison di The Doors. 


Tentunya masih banyak band-band dan musisi fiktif 
yang layak disebut disini, tapi mungkin kita simpan 
untuk lain kali ya! 


20 NOVEMBER 2013 


ANDALA 


PENGENDARA HANDAL 
YANG BERUNTUNG! 


Selamat, inilah para pengendara handal yang akan menghadapi tantangan berkendarc 
ekstrim di Cape Town, Afrika Selatan pada 27 November - 1 Desember 2013. 


Pemenang Testimonial Shell Helix 


m Darmawan 
O81 1 1 6xxxx 
Jakarta Utara 


m Agnes Melinda 
08188 4xxxx 
Jakarta Utara 


Pemenang Promo Shell Helix - Buktikan Anda Handall 


m Steve Jatmiko Pribadi mW Leo Krisnadi m Lim Cun Ui 
081511505000: 0852737 3xxxx 08121966xxxx 
Tangerang Jakarta Barat Tangerang 


m Lukas Murdianto 
0852336 I xxxx 


Depok 


ш Emanuel Suprihadi 
081230450 
Surabaya 


F Tunggu Promo Berikutnya. Info lebih lanjut, klik www.shell,co.id/helix* 


= * Hati-hati penipuan. Promo ini lidok dipungut biaya. Syarat dan ketentuan berlaku 


SHELL HELIX, PILIHAN PENGENDARA HANDAL 


HELIX 


Motor oils 


FACE2FACE 


JAKARTA 
PAD 
PROJECT 


FA 


TAB ITON! 


Dari hari ke hari, semakin mudah melihat tablet PC berkeliaran di sekitar kita. Tablet PC atau yang biasa disingkat tab, telah menjadi gaya hidup 
masyarakat. Mulanya hanya untuk sekedar main game, bikin kerjaan atau sekedar buat nonton video plus dengerin musik. Want to know how to level 
up your tab? Let's meet Jakarta Pad Project, sebuah band yang berformat tradisional namun menggunakan alat digital yaitu tablet sebagai pengganti 
alat musik konservatif. And here's the interview dengan band yang digawangi oleh Djati (Keyboard), Junno Chandra (Drums), Fiqih (Gitar), Prama 
(Bass), Rizki Diansyah (rhythm & beat) dan Noni Elsa (vocal) dengan free! Magz. 


Sejak kapan terbentuknya Jakarta Pad Project ini ? 


Kami terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2012. Awalnya, 
DJ Rizky (DJ Purple) berkolaborasi dan bertukar pikiran 
dengan Djati untuk mencari konsep musik yang 
berbeda. Kemudian Djati mengumpulkan teman-teman 
yang kebetulan memang senang mengutak-atik tab 


Kenapa menggunakan tablet iPad dari APPLE 
ketimbang Android dari Google sebagai main device 
kalian perform ? 


Kami memilih menggunakan tablet dari iPad 
dikarenakan aplikasi yang dihadirkan jauh lebih available 
untuk kami perform dan lebih banyak ketimbang OS 
(Operating System) lainnya. Kemudian iPad juga sangat 
touchable dan responsif digunakan. kami juga sudah 
mencoba berbagai jenis OS lain, namun terdapat delay 
dan gangguan lainnya, so that's why we choose iPad as 
our device. 


Sudah sejauh mana kalian perform ? 


Untuk manggung sendiri kita sudah banyak dikenal di 
beberapa daerah di Jawa bahkan sampai Bali. Namun 
tahun depan ada tawaran untuk live performance di 
Makau. 


Em FIRST TIMER ISSUE 


So far kalian baru sekedar meng-cover banyak lagu 
dari berbagai genre. Apakah sudah ada rencana untuk 
rilis single atau album ? 


Well, untuk single sebenarnya sudah dipersiapkan dalam 
waktu dekat ini, dan akan segera rilis. Untuk album 
belum kami rencanakan. Kami fokus terlebih dahulu ke 
single setelah itu kemungkinan tahun depan kita baru 
akan buat album dengan genre Electro Fun. 


Aplikasi apa sajakah yang kalian gunakan ? 
Umumnya kami menggunakan Garage Band karena 
memang aplikasi sound-nya semua sudah lengkap dari 
bawaan software-nya sendiri. Untuk spesifikasinya 
sendiri ada iFretless untuk bass, Vocal Lite, iRing dan 
iClip. For guitar selain Garage Band sekarang sudah 
memakai Logic Pro. Di keyboard juga sama seperti 
lainnya plus tambahan Music Studio. Lalu memakai 
pedal Blue Board untuk effect. For drum, Drum HD 
menjadi andalan. Untuk sequencer menggunakan 
Ableton. Dan untuk sekarang ini kami kebetulan sudah 
di-endorse dari candra.com untuk semua product I-RIG 
sebagai supporting alat kami. 


Menggunakan tab sebagai tools utama saat kalian 
live perform, adakah pengalaman menarik saat live 
performance? 


Pernah saat managing tiba-tiba terbuka aplikasi social 
media dimana slide di touch iPad sedang disentuh. 
Maksudnya ingin membuat nada atau track berikutnya, 
namun malah terbuka aplikasi lainnya. Or suddenly 
tab nge-restart sendiri atau crash program bahkan 
sequencer mati. Mau tidak mau teman-teman lain harus 
bisa mem-back up dan melanjutkan show. Saat satu 
mati, mem-back up dan respon terhadap tempo yang 
berubah di tengah lagu. 


Bagaimana memilih lagu-lagu untuk kalian cover dan 
bawakan ? Apakah semua genre dapat dimainkan? 


For the 1st time, harus kita eksplor terlebih dahulu apa 
yang cocok. Seperti mencocokkan terlebih dahulu 
dengan instrumentnya. lalu memaksimalkan device dari 
masing-masing. Selain itu juga berdasarkan permintaan 
dari klien. Semua jenis musik dapat dimainkan disini, 
namun saat ini kami sedang gandrung musik Pop 
Dance. Kami juga sedang giat mengeksplor beragam 
aneka sound dari alat-alat musik tradisional Indonesia. 


20 NOVEMBER 2013 


Teks : Mikhail — Foto : Michael Timothy 


FACE2FACE 


Shane Filan 


y Uu 


Bertahun-tahu 
boyband does 


agamana kehidupan setelah Westlife? 

Life after Westlife is very different. You used to be in a 
band, used to do exactly what you're scheduled every 
year, touring, everything. Sekarang saya menjalaninya 
sendiri, satu-satunya yang masih sama adalah saya 
bernyanyi. Semakin sering melakukannya, saya 
semakin terbiasa dan mulai menikmati. Obviously then 
a lot of other stuff went wrong in my life, 1 cial 
stuff and all that went crazy. I finished a band tha 

very successful but i had no money. Saya merasa sangat 
terpuruk dan marah karena sudah mengacau. But it's 
a part of my life, for whatever reason. Saya mengambil 
hikmahnya dan membuat lagu-lagu bernada positif. / 
don't have any money but what do i have? l've got my 
kids, my wife, my voice. So i just started again, and make 
a go. 


Apa kendalanya selama berkarir solo? 

Sehari setelah keputusan untuk bubar sudah bulat, 
pikiran saya langsung berpacu. Saya berpikir, "oh my 
God, now i'm gonna have to do this on my own". It was 
a scary thought because i have not done it before. Saat 
jauh dari keluarga karena tur, biasanya saya hangout 
di suatu tempat bersama teman-teman Westlife dan 
bersenang-senang untuk menutupi rasa rindu. Waktu 
itu kami punya waktu sembilan bulan lagi sebelum 
tur terakhir rampung, jadi kami masih punya waktu 
untuk mempersiapkan rencana ke depan. Saat itu saya 
enggak punya jaminan apa-apa, saya belum dapat 
kontrak rekaman dan segala macam. /t was just one 
of those things that you just have to wait and see what 
happens. 


How was the writing process? 
Honestly, i found it very easy. Saya enggak bisa 


membuat lagu yang bukan berdasarkan kejadian nyata. 


I realized then quickly that if i write about stuff that's 
true, the lyrics came easier. Saya diberi banyak waktu 
untuk menulis oleh label, enggak ada tekanan. Like, if 
it takes two months, great. If it takes two years, we just 


Е FIRST TIMER ISSUE 


tergabung dalam Westlife, Shane F 
make his life any easier. Setelah se 
tahun ini bangkit lagi dan membangun karirnya seb 
Jakarta untuk promo tur albumnya, You and Me. 


have to wait, that's what the label said to me. Saya jadi 
merasa mendapat support, terlebih karena menulis 
lagu adalah hal yang baru buat saya, enggak pernah 
terpikir sebelumnya kalau ternyata saya bisa. And you 
get addicted to it quite easily. You constantly writing stuff 
down in your phone (tertawa). 


What kind of true story did you write? 

Like, funny stories about me and my wife, or the day 
i met her, silly little things, our very personal stuff. 
Lagu "Everything to Me" saya buat bersa 
songwriter yang seumur dengan saya vasn 
famous songwriter, we're both trying to c. a name for 
ourselves so there was no pressure. Lagu itu terinspirasi 
dari anak perempuan saya. Dia sangat pintar bermain 
Jigsaws, lebih hebat dari saya. So i was thinking, if 

you could make your life like a jigsaw and you could do 
exactly the perfect life, the perfect picture, but it's not 
possible because life is not perfect. But wouldn't it be 
great if it could? 


"Everything to Me" punya sentuhan folk, apa ini 
sengaja dibuat untuk membedakan musik Shane 
sekarang? 

Saya enggak pernah membuat lagu untuk Westlife, 
kebanyakan sudah dibuatkan oleh orang lain atau 
cover versions. Saya enggak pernah punya pikiran harus 
membuat musik yang jauh berbeda dengan dengan 
Westlife. /t had to be slighty different, just to create 
attention. Prioritas pertama saya memang ingin fans 
Westlife untuk menyukai album ini, tapi saya juga ingin 
orang lain bisa ikut menikmati. Fans Westlife rata-rata 
berumur 20 — 40 tahun, bahkan lebih tua. Sedangkan 
sekarang saya bisa punya fans berumur 14 — 15 tahun, 
seumuran dengan fans One Direction (tertawa). I’m 
quite surprise. 


Why do you think your music appeals to them? 
I think because it's a good positive pop music, and you 
know, it got a bit of everything. Single kedua saya, 


se ndiri |. But being in a formerly fc 
erti, penyanyi Irish berusi 
je Колы saat kunjunga 


091 
ONLY 


“About You”, sedikit soulful. Ada juga lagu bal 
berjudul "All You Need to Know" yang jadi fav 
saya. Lyrically it's so close to my heart. Seme 
"Knee Deep In My Heart" terdengar lebih cc 
uptempo, lengkap dengan banjo dan fiddle 

i. soo itu sepulang dari Na T 


RP10 


Pipcita ai: Юу. If. 0 can br a pop mainstream 
twist on it then it gets played on the radio. Ada yang 
bilang musik saya mirip dengan Mumford & Sons, tapi 
lebih nge-pop. Hopefully the fans like it, or i could be 
totally wrong and they might not like it at all (tertawa). 


Punya rencana untuk duet dengan penyanyi lain? 
Sudah ada obrolan tentang kemungkinan kolaborasi 
dengan artis Filipina dan India, mudah-mudahan 
Indonesia juga. Saya ingin punya satu lagu yang 
dibawakan duet di negara yang berbeda dengan 
penyanyi lokal yang ada di sana. Singing with local 
artists is good because they get to know, you get to 
know them, and people get to know your music. Kami 
belum tahu apakah ide ini akan dijalankan, yang pasti 
kami sedang mengembangkan sebuah ide untuk 
ditambahkan di album. Maybe early next year, i don't 
know yet. 


Choice of sauce: 


e TERIYAKI 
e BLACKPEPPER 
• RENDANG 


(Teks: Fitri D. Rissal - Foto: Diaksa 


Bagaimana dengan member Westlife yang lain, 
kalian masih berteman Бак? 
Kami semua masih saling berkomunikasi. When the 
band ended, we ended it on a very positive note. Bahkan 
sehari setelah bubar kami pergi ke pub bersama. 

Itulah kenapa Westlife bisa bertahan lama, karena 

kami semua berteman baik di luar band. /t’s like going 
to school with somebody for a long time and then go 

to separate colleges, seperate paths, and that's what 
happened. Kami bubar karena enggak tahu lagi harus 
berbuat apa. We've been 14 years together, 12 albums, is 
a lot. We didn't want us to do something else other than 
the band. You either do Westlife or you don't. 


—— 


— 


Price excludes 10% PB1. 
Image for illustrations purposes only. MAP 
20 NOVEMBER 2013 TM & © 2013 Burger King Brands, RC Ric Mitra Adiperkasa 
Se M uc == = et rr کک‎ Š 


NAVIGATOR 


eere 


3 حن 


What 

Mengusung konsep sebagai sebuah tea room yang terinspirasi dari cerita klasik Alice 
in Wonderland. Lady Alice Tea Room ingin mengedukasi masyarakat Indonesia untuk 
menikmati teh yang bermanfaat bagi kesehatan dan bagaimana menikmati teh tanpa 
gula tambahan lagi. 


The Look 

Dengan konsepnya yang open space, Lady Alice Tea Room hadir dengan interior 
berkonsep seperti sebuah taman dengan tempat duduk warna putih. Semua ornamen 
yang menghiasi interior Lady Alice Tea Room ini juga didominasi warna putih-biru. 


Best Table 
Pengunjung lebih memilih sofa tables untuk menikmati hangatnya teh yang tersaji. 


The Crowd 
Youngster, family, womens 


Food and Drink 

Membawa kembali sejarah signature afternoon tea, Lady Alice Tearoom menggunakan 
berbagai jenis teh yang berasal dari dalam dan luar negeri. Enggak hanya itu, Lady Alice 
juga menghadirkan salah satu pastry tertua dari Hungaria yang biasa dinikmati di saat 
musim dingin yaitu Chimney Cake. Adonan kue yang dililitkan ke tabung silinder kayu 
kemudian dipanggang di atas tungku perapian dengan gerakan memutar. Tekstur roti 
yang lembut dengan topping di bagian luar yang crispy. Buat Anda yang ingin mencoba 
menikmati teh berdua dengan teman Anda, ada menu Lady Alice Tea Party yang bisa 
dicoba. Terdiri dari mini sandwich, chimney cake puff pastry, chocolate praline, custard 
puff pastry fruit, buttery scones with fruit and whipped cream, serta chiffon cake yang 
masing-masing terbuat dari ekstrak teh dan cream cheese. Disajikan bersama dengan 
1 hot tea dalam teko yang variasi rasanya bisa Anda pilih sendiri. free! memadukan 
kue-kue cantik tersebut dengan seduhan Camellia Tea yang termasuk jenis green tea 
yang harum namun rasanya ringan. Jenis teh lainnya yang menarik hati adalah Rose 
Hibiscus Vanilla Tea. Teh berwarna pink muda yang termasuk dalam osmantus green tea 
ini disajikan bersama dengan puree hibiscus dan garnish bunga mawar. Tehnya harum 
banget, rasanya sudah cukup manis tanpa diberi tambahan gula lagi. 


free! says 
Have a little taste of wonderland, drink tea! 


>> Gandaria City Shopping Mall Lot 211 Level 2, Jakarta Selatan 12240 | Telp: 021 -2923 6376 | 
Harga: Rp. 28.000 - Rp. 275.000 (food), Rp. 28.000 - Rp. 40.000 (drinks) | Jam buka: 10.00 - 22.00 
| Facebook: facebook.com/tearoomalice | Twitter: @tearoomalice | Email: ladyalicetearoom@ 
gmail.com 


BJ FIRST TIMER ISSUE 


DINING 


= GELATO SORBET 


What 
Molecular Gastronomy Gelato yang menggabungkan unsur kimia dan teknik 
memasak. Ditambah lagi dengan kecintaan sang owner, Ronald Prasanto, 
terhadap kopi. Ronald berkeinginan mengajak para penikmat kuliner untuk lebih 
menghargai kopi Indonesia dan bisa menikmatinya dengan berbagai cara yang 
berbeda. 


The Look 

Dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah laboratorium tua namun 
diberi sedikit sentuhan modern. Di salah satu dinding tertulis berbagai rumus- 
rumus kimia warna-warni sehingga ruangan tampak lebih ceria. Bisa menampung 
sekitar 40 orang, terbagi atas non-smoking dan smoking area. 


Best Table 
Anywhere 


The Crowd 
Family, middle-age, youngster, every gelato and coffe lovers 


Food and Drink 

Banyak orang yang mengira gelato itu mirip dengan ice cream. Salah besar 
kalau Anda mengira seperti itu. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 
gelato terbuat dari 9096 susu dan 10% cream yang mengakibatkan gelato mudah 
mencair. Selain itu, gelato juga rendah lemak karena kandungan campuran 
cream-nya sangat sedikit. free! menyukai menu Avocado with Espresso dengan 
rasa alpukat yang cukup ringan, tekstur lembut, dipadukan dengan lumuran kopi 
sehingga menciptakan perpaduan rasa manis dan pahit sekaligus. Atau Dark 
Vader Gelato yang terbuat dari rasa dark chocolate. Ingin ditemani segelas kopi? 
Ice Americano mungkin yang pas. Perpaduan mineral water yang disemprotkan 
dengan nitrogen cair sehingga bagian atas dari air tersebut membeku, kemudian 
espresso dituangkan di bagian atas es tersebut. Jadi ketika es perlahan mencair, 
espresso perlahan akan turun dan bercampur dengan air. Ron's Laboratory sendiri 
menyajikan 6 rasa gelato yang bisa Anda nikmati setiap bulan, termasuk 1 menu 
gelato dengan cita rasa Indonesia yang akan berganti setiap bulannya. Para 
pengunjung juga bisa bereksperimen dengan berbagai rasa yang ingin dicoba, 
yang akan ditransformasikan ke dalam gelato yang unik. 


free! says 
Let's have an experiment and find out your favorite gelato taste 


»» Grand Indonesia West Mall lantai 5 unit ED2 - 12 B | Telp: | Harga: Rp. 20.000 - Rp. 


60.000 | Jam buka: 10.00 - 22.00 (everyday) | Twitter: @ronslaboratory | Facebook: Ron's 
Laboratory | Instagram: ronslaboratory | email: ronslaboratory@gmail.com 


20 NOVEMBER 2013 


Teks: Nisa, Harnan - Foto: Moty, Sugi 


DINING 


7 - ° Lu 
RUMATE PLZ 
E | 


What 
Rumate yang merupakan kedai teh ini merupakan "adik" dari Kopi Oey milik Pak 
Bondan Winarno. 


The Look 

Warna merah yang menjadi warna ciri khas dari Kopi Oey ini tampak mendominasi 
interior dari Rumate juga. Dihiasi dengan berbagai poster-poster film Hollywood 
American vintage di tahun 1950 


Best Table 
Area indoor dengan beberapa sofa tables di sisi dekat dinding 


The Crowd 
Family, youngster, tea lover 


Food and Drink 

Memadukan konsep teh dan kuliner Indo-Belanda, serta menu-menu dari Bofet 
Maknyus yang terkenal dengan sajian masakan Padang. Terbukti ketika free! 
bertandang ke tempat ini, kami melihat semakin banyak menu makanan dan 
minuman yang bervariasi yang rasanya ingin dicicipi semuanya. Salah satu menu 
masakan Padang yang agak langka dan bisa ditemui di Rumate adalah Dendeng 
Baraciak. Daging sapi tipis yang diproses dengan cara diasap selama kurang lebih 
1 jam, kemudian dimasak dengan potongan cabe, tomat dan bawang. Rasanya 
cukup pedas, tapi bikin ketagihan. Menu utama lainnya yang direkomendasikan 
yaitu Nasi Bakar Cakalang, nasi putih dengan topping ikan cakalang, sambel roa, 
dan telur setengah matang yang disajikan bersama dalam hotplate. Rasa pedas dari 
sambel roa, rasa otentik dari ikan cakalang berpadu dengan telur yang dibiarkan 
matang karena panas alami dari hotplate yang digunakan. Yang namanya kedai teh, 
tidak boleh melewatkan menu tehnya. Teh Anti-Flu dari bahan-bahan jahe, lemon 
dan sereh. Walaupun warnanya seperti agak keruh, tapi rasanya hangat sekali di 
tenggorokan. Cocok banget untuk di musim hujan seperti sekarang ini. Atau tertarik 
untuk mencoba Teh Rosella Tajin, teh yang dimasak dengan air rebusan beras dan 
daun rosella. Sedikit asam dan kecut rasanya. Karena buka dari pagi, Rumate juga 
menyajikan menu sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Ada Fruit Oatmeal, Roti 
Kaya Butter atau menu kudapan lainnya. 


free! says 
Menikmati menu kuliner Padang yang pedas dipadukan dengan teh unik dari 
Indonesia, why not? 


>> Jl. H. Agus Salim No. 16А, Jakarta Pusat 10340 | Telp: 021 - 31909188 | Jam buka: 07.00 - 


23.00 (Minggu - Kamis), 07.00 - 10.00 (Minggu - Sabtu) | Harga: Rp. 6.000 - Rp. 30.000 (food), 
Rp. 7.000 - Rp. 18.000 (drinks) | Twitter: @RumatelD 


20 NOVEMBER 2013 


NAVIGATOR 


ROOFTOP 


Restaurant & Cafe 


ё 


Beroperasi sejak Juni 2011, Rooftop hadir sebagai sebuah dining place dengan suasana 
pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Anda bisa menikmati pemandangan 
kota Bandung dengan relax karena tempatnya memang terkenal sejuk dan luas. 


What 


The Look 

Nice beautiful interiors dan nyaman tergambar di Restaurant & Café yang berada di 
Kompleks Ruko Majesty Blok A3 ini, sangat sempurna bagi social event, bisnis dan 
bersantai. Dengan tatanan dining tables dan sofa yang nyaman, Anda bisa menambah 
semarak suasana dengan hadirnya tarian Salsa setiap Jumat malam. Tentunya semua 
tamu bisa terlibat langsung, karena akan ada Salsa instructor yang siap menemani 
tarian dengan iringan live music. Suasana yang agak berbeda di malam minggu dengan 
alunan live music Jazz. This is a really cool chill rooftop restaurant & cafe in Bandung, 
and the live music was amazing. 


Best Table 
Meja-meja di bagian depan yang langsung menghadap pemandangan kota Bandung. 


The Crowd 
Family, professionals, executives 


Food and Drink 

Rooftop Restaurant & Café menyediakan makanan untuk berbagai kesempatan, 
breakfast, lunch & dinner. Selain itu juga Anda bisa menikmati hidangan dessert 
yang lezat. Beragam jenis masakan mulai dari Western, Indonesia hingga India, bisa 
dinikmati disini. Semua menu yang tersaji diolah dengan menggunakan bahan-bahan 
segar berkualitas tinggi. Untuk menu Western food, Anda bisa mencicipi Chicken 
Alfredo, yaitu dada ayam dilapisi tepung roti, diberi topping smoked beef dan keju 
mozzarella. Tidak lupa potato wadges, horenzo, dan corn cob. Untuk pecinta masakan 
Indonesia, menu Buntut Bakar patut dicoba, gurih dan sangat menggugah selera. 
Ada lagi easy, delicious and healthy Chicken Franky, menu khas dari India. Semua 
bakal terasa lebih nikmat jika ditemani oleh minuman Summer Breeze, yang terdiri 
dari campuran mango fresh dan calsin, atau Mojito yang terdiri dari campuran lemon, 
soda water dan mint leaf yang segar. 


free! says 
A great lounge dengan pemandangan Bandung di malam hari. 


>> Jl. Suryasumantri No 91 Blok A3 Komp Ruko Majesty Apartment , Bandung, Indonesia 
40266 | Telp: 022-73970009 +62.082117451265 | Open Hour: 06:30 - 23:00 (Mon), 06:00 - 23:00 
(Tue - Thu), 06:30 - 00:30 (Fri — Sat), 06:00 - 23:00 (Sun) | Facebook: Rooftop Restaurant & 
Café | Website: http://www.rooftop-cafe.com 


FIRST TIMER ISSUE 61 


eNIGHTLIFE 


| PONG! 


62 FIRST TIMER ISSUE 


897 
| те bat 
ч T sikan | М aec 
ne Man Weta b ИИЙ І | ma 


What 

Resto & lounge yang di jalan Gunawarman, Jakarta Selatan ini punya 
konsep seru, memadukan olahraga dengan kuliner. Ping pong menjadi 
tema tempat yang disebut sebagai sport resto & lounge ini. 


The Looks 

Memasuki area Pong! Me, Anda akan langsung melihat dua meja 
ping pong dan juga dekorasi yang penuh gambar yang artsy dengan 
menggunakan kapur yang juga bisa berfungsi sebagai papan 
turnamen ping pong. Dilengkapi bar di lantai bawah dengan sofa-sofa 
yang nyaman. Di lantai dua, yang adalah smoking area, terdapat the 
golden ping pong table yang selalu full-reserve. Konsepnya terinspirasi 
dari Berlin ping pong games, yang juga akan segera diaplikasikan di 
sini. Setiap Jumat bertema Berlin Night dan setiap malam ada DJ Night 
start pukul 7 malam dengan genre musik yang berbeda setiap harinya. 


The Best Spot 
Semua area menjadi favorit pengunjung 


The Food and Drinks 

Menu Eastern dan Western food dengan harga yang terjangkau. Salah 
satu yang menarik adalah, Chicken Spaghetti Poblanochile Pesto, 
saus Pesto yang terasa creamy berpadu dengan chicken breast yang 
gurih. Untuk cocktail-nya sangat unik dengan homemade pour alcohol 
drink. Pertama ada Apple & Peach Bellini yang merupakan campuran 
sparkling apple, peach flavor, peach cube, dan fresh lemon. Sparkling 
soda ditambah dengan aroma peach dan apel, tercampur sempurna 
sehingga menimbulkan rasa yang segar. Lalu ada Sachiko, campuran 
grilled pineapple, fresh lemon, honey, basil, dan house pour home made. 
Yang ini sedikit light dan sweet, tapi aroma nanas yang dipanggang 
sangat terasa ditambah dengan sentuhan rasa madu yang tasty. 


Free! Says 
Move away beer pong, It's time for ping pong! 


Pong! Me Lounge. Jl. Gunawarman No. 37 Jakarta. Telepon: 021 - 7260 989 
| Buka: 10.00 — 22.00 WIB (weekdays), 11.00 — 00.00 WIB (weekend) | Harga: 
Rp. 40.000 – 100.0044 | Website: www.pongmelounge.com , Facebook: 
facebook.com/pongmelounge ,Twitter: @pongmelounge, Instagram: (8 
pongmelounge 


ME LOUNGE Í 


е‏ ررر« 


THE AWAN LOUNGE 


AT KOSENDA HOTEL 


What 
Awan Lounge adalah rooftop lounge di Kosenda Hotel yang mempunyai 
desain unik dan artsy 


The Looks 

Terletak di lantai 9 Kosenda Hotel, suasana indoor Hotel Kosenda yang 
unik dengan interior yang artsy masih terasa. Bedanya, Anda beratapkan 
langit malam Jakarta. Sebagian besar furniture adalah desain Kosenda 
Hotel dan beberapa furniture merupakan hasil recycle. Suasana rooftop 
lounge yang rindang dipenuhi oleh pohon dan tanaman yang kebanyakan 
adalah tanaman di sini adalah herbs seperti kemangdi dan daun jeruk 
purut. Selama bulan November ini ada beberapa promo seperti Happy 
Hour, All Night Long Drink dan Ladies Night 


The Best Spot 
Area sofa selalu menjadi favorit pengunjung. 


The Food and Drinks 

Makanan yang ditonjolkan di sini adalah barbeque tapas yang mempunyai 
cita rasa tinggi. Rekomendasinya adalah Lamb Cutlet yang merupakan 
Australian lamb yang di-marinated dan disajikan dengan Asian herbs dan 
Tahina yoghurt. Untuk signature cocktail, Girl Friend yang merupakan 
campuran vodka, amaretto, cointreu, dan tia maria. Sweet but strong 
cocok untuk Anda yang suka dengan rasa alkohol yang strong di cocktail 
drink. Lalu ada Corn yang merupakan campuran whisky, grenadine dan 
fresh cream dicampur soda. Tampilannya seperti milkshake, dengan 
rasa whisky yang kuat plus sensasi segar dari lemonade soda yang bikin 
nyaman tenggorokan. 


Free! Says 
Enjoying an artsy night under Jakarta's night sky at Awan 


The Awan Lounge at Kosenda Hotel. Jl. KH. Wahid Hasyim No. 127 | Telepon: 
021 — 3193 6868 | Buka: Minggu - Kamis: 17.00 — 01.00 WIB, Jumat — Sabtu: 17.00 
— 02.00 WIB | Harga: Rp. 33.000 — Rp. 88.000 | Website: www.kosendahotel. 
com, Facebook: Kosenda Hotel Jakarta, Twitter: @KosendaHotel, Instagram: 
@kosendahotel, You Tube Channel: KosendaHotel 


J Sugi He 


Teks: Diaksa Adhistra – Foto: Deodotus Alvika; Michael Timoti 


BACCO 


What 

It's not just another wine bar. Bacco adalah wine place pertama yang memiliki 
Enomatik. Mesin semacam dispenser untuk wine ini, diimpor langsung dari 
Italia dan mampu menyimpan hingga 32 botol wine. Enomatik menggunakan 
teknologi gas argon yang membuat wine tetap awet hingga 3-4 minggu. Anda 
bisa memilih sendiri wine pilihan Anda mulai dari yang light sampai yang 
premium dengan mesin Enimatic ini. Wine yang tersedia di Enomatik bisa 
dibeli dengan harga per-gelas, mulai dari Rp. 14.000 saja. 


The Looks 
Anda akan dimanjakan dengan interior yang terinspirasi konsep amalgamation 
of New York, elegan. Dilengkapi dengan sofa kulit yang nyaman di sisi belakang 
depan bar, serta nuansa wooden yang menambah kesan warm. Dilengkapi 
dengan jejeran ratusan jenis wine yang dipajang di sisi kiri pintu masuk. 


The Best Spot 
Smoking area yang dipenuhi sofa kulit yang nyaman. 


The Food and Drinks 

Anda juga akan mendapat advice dari wine butler yang ada di Bacco untuk 
pairing wine yang cocok dengan makanan pesanan Anda. Untuk signature 
cocktail ada Bacco White Wine Sangria yang merupakan campuran vodka, 
lychee syrup, elderflowers syrup, vanilla syrup, ginger syrup, white wine, dan 
dihiasi dengan potongan buah-buahan segar. Vhoco Bacco, campuran 
vodka, French vanilla syrup, bacco chocolate syrup dan cinnamon, untuk Anda 
yang suka dengan taste cocktail coklat dengan cream yang manis but strong, 
minuman ini sangat direkomendasikan. Lalu ada juga Casa Noble Tequila 
Pie, ini adalah dessert menu yang harus Anda coba. Pie coklat dicampur 
tequila dengan rasa bitter and sweet yang sempurna. 


Free! says 
Best place to experience wine dispenser. 


Bacco. Lotte Shopping Avenue Unit LG-38 Ciputra World 1, JI. Pro. Dr. Satrio kav. 
3-5, Jakarta Selatan | Telepon: 021 — 2988 8909 | Buka: Minggu - Kamis: 10.00 — 00.00 
WIB, Jumat-Sabtu: 10.00 - -2.00 WIB | Harga: Rp. 35.000 — Rp. 290.000 | Website: 
www.baccojakarta.com, Facebook: Bacco Jakarta, Twitter: @BaccoJkt 


LISTING 


Mil 


Saka Bistro $$ **** zz 

Cool ambience, nice food and artsy bar inside 

>> Jl. Karang Sari No. 2, Setiabudhi, Bandung | Telp: 
| Open Hour: 14.00 - 23.00 (weekdays), 14.00 - 01.00 
(weekend) | Harga: Rp. 20.000 - Rp. 115.000 (food), 
Rp. 15.000 - Rp 60.000 (drinks) | Facebook: | Twitter: 
@saka bistro 


Beranda Kitchen & Bar $$$ **** š 

Enjoy movie Night every week start at 8 pm 

>> Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.21, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan | Telp: 023 - 7278 4654 / 722 1216 | 
Open Hour: 10:00 - 12:00 (weekday), 10.00 - 01.30 
(weekend) | Harga: Rp. 25.000 - Rp. 300.000 |Twitter: 
@berandajakarta | Facebook: Beranda Kitchen 


Byblos Bistro & Bar $$$ *** zz 


Vintage looks yang bisa bikin betah berlama-lama 

di sini. 

>> Street Gallery Pondok Indah Mall 1 2" Floor 
No. 207N JI.Metro Duta Niaga Blok Bs Jakarta 
Selatan. Telepon: 021 - 29529744 | 021 — 29529745. 
Buka: 10.00 — 00.00 WIB (weekdays), 10.00 — 02.00 
WIB (weekend). Harga: mulai dari Rp. 30.000. 
www.byblosjakarta.com ,twitter: @ByblosBistro 
,Facebook: Byblos Bistro 


20 NOVEMBER 2013 


Gusto Tapas & Wine Bar $$$ **** zz 

Enjoy Models Night every Friday and Salsa Latin Night 
every Saturday. 

>> Epicentrum Walk Ground Floor. Kawasan rasuna 
Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Selatan. 
Telepon: 08811186637 PIN Blackberry: 31447512. 
Buka: setiap hari 11.00 - Midnight. Harga: Start 


from Rp. 30.000. Twitter: @ GustoJakarta , Facebook: 


www.facebook.com/gusto-jakarta 


Stark Bierhaus $$$$ **** uz 

Bonanza Day at Starkbierhaus, mark the date: EVERY 
3rd MONDAY of the Month ONLY 104K++! (regular 
price 135K) 

>> Plaza Indonesia EX (Entertainmen X'Enter), JI. 
MH. Thamrin Kav. 13 unit L2 EX-0o7T, Jakarta 10350. 
Telepon: 082261797888. Buka : pukul 11.00 — 01.00 


WIB (weekdays), 11.00 — 03.00 WIB (weekend) Harga: 


mulai dari Rp. 40.000. Website: www.stark-beer.com 
Twitter: (8 stark beer 


Portico $$$ **** ш 

Indulge yourself with a glass or two of an enchanting 
wine at Portico, IDR 200K++ for two glasses of our house 
wine. From Sunday to Thursday, starts at 5PM to 1AM. 
Also take away your favorite bottles with up to 5096 off 
promo! 

»» Ground Floor Senayan City Jl. Asia Afrika Kav. 

19 Telepon : 72781641. Buka: 11.00 — 01.00 WIB 
(weekdays), 11.00 – 02.00 WIB (weekend). Harga: 
mulai dari Rp. 40.000,-. Twitter: @PorticoJkt 


Semua keterangan di atas berdasarkan 
hasil kunjungan tim Free! Magazine ke 
restoran, cafe, dan bar tersebut. Opini 
yang tertera di sini adalah obyektif atas 
apa yang dirasakan saat reporter berada 
di tempat tersebut. Harga yang tercantum 
berdasarkan harga yang tertera di dalam 
menu dan dihitung untuk 1 jenis makanan 
utama dan 1 minuman ringan. 


--> SYMBOLS 
V Reservations recommended 
Dress Requirements 
Live Music 
DJ Performance 
Noisy 


--» PRICE GUIDE 
$ Under Rp. 50.000,- 
$$ Rp. 50.000 - 100.000,- 
$$$ Rp. 100.000 - 150.000,- 
$$$$ Rp. 150.000 and up 


--» RATINGS 
* Forget it 

** Only if yov'are stuck in the 

neighbourhood 
*** A ‘Must-Try’! 

**** More than great. Tell your 
friends! 
***** Not to be missed 


--> CREDIT CARDS 
Accept Credit card 
Don't Accept Credit Card 


NAVIGATOR 


THE 15™ JAKARTA BIENNALE 
Penikmat seni pastilah selalu 
menantikan event ini. Jakarta Biennale 
yang telah menjadi ajang para seniman 
dan penikmat seni rupa hadir untuk 
ke-15 kalinya pada tahun ini. Acara 
yang berlangsung selama satu bulan 
sepanjang bulan November ini hadir di 
Taman Ismail Marzuki, Museum Seni 
Rupa & Keramik dan beberapa public 
place di Jakarta. 

»» Tanggal : 9-30 November 2013 

| Tempat : Taman Ismail Marzkui, 
Museum seni rupa & keramik, 
lembaga budaya dan public place 
Jakarta | Info : Jakartabiennale.net 


BARBIE LIVE! SHOW JAKARTA 
Dyandra Entertainment menggelar 
sebuah pertunjukan for Barbie Lover. 
Yes, pertunjukan teaterikal tentang 
Barbie ini akan digelar 3 hari sejak 
tanggal 20-23 November 2013 di Kota 
Kasablanka Jakarta. /f you're big fans of 
Barbie, don't miss this event. 

»» Tanggal : 20-23 November 2013 | 
Tempat : Kota Kasablanka, Jakarta | 
info :dyandraentertainment.com 


DASH BERLIN WORLD TOUR 2013 - 
CELEBRATE 30" ANNIVERSARY OF 
G-SHOCK 

Meski DJ Belanda bernama asli Jeffrey 
Sutorius ini sering menyambangi 
Indonesia, tak membuat penggemarnya 
bosan. Dalam rave party yang akan 
diselenggarakan November ini, 
penampilannya tetap dinanti. Dan kini, 
Sutorious datang sebagai bagian dari 
perayaan 30 tahun Casio G-Shock. 

>> Tanggal : 23 November 2013 | 
Tempat : Eco Park, Ancol Jakarta | info 
: ibudibjo.com 


ONE OK ROCK 2013 - WHO AREYOU 
? WHO AREWE? TOUR 

Invasi Jepang kembali dimulai. One Ok 
Rock sebagai salah satu alternative rock 
dan Post Hardcore dari Jepang akan 
memanaskan kembali scene Asia Metal 
di Indonesia. For J-Rock lovers, you better 
ready for it!!! 

»»Tanggal : 24 November 

2013 | Tempat : Lap. 
ParkirKolamRenangSenayan Jakarta | 
info : www.nada-promotama.com 


25" ANNIVERSARRY GRAND 
KLAKUSTIK LIVE IN CONCERT 
Melanjutkan perayaan 25 tahun KLA 
Project berkarya di ranah Musik 
Indonesia, KLA mengadakan kembali 
konser ulang tahunnya bertajuk 
KLAkustik di Plenary Hall, JHCC Jakarta. 
Berbeda dari "The Glamorous Journey” 
yang diadakan sebelumnya, KLA akan 
tampil secara akustik dan perform lebih 
akrab bersama para fans-nya. 


?azradiobandung 


FIRST TIMER ISSUE 


f www.facebook.com/ozradiobandung 


»» Tanggal : 26 November 2013 | 
Tempat : Plenary Hall, JHCC Jakarta | 
info : klaproject.com 


ALICIA KEYS SET THEWORLD ON 
FIRETOUR 

Sukses dengan debut terbarunya 
bertajuk "Girl on Fire". Alicia Keys 
dijadwalkan akan memeriahkan 
panggung di Jakarta pada akhir 
November 2033. Penyanyi yang terkenal 
dengan single "If Ain't Got You” ini 
hadir di Jakarta berkat kerjasama Java 
Musikindo, magnum, dan Blackberry. 
>>Tanggal: 29 November 2013| 
Tempat: Skenoo Exhibition Gandaria 
City, Jakarta | | info: javamusikindo. 
com 


EVENT 


THE 36TH JAZZ GOES TO CAMPUS 
Tahun ini, Jazz Goes To Campus memegang 
janji untuk menawarkan program yang 
lebih kaya dan peningkatan kualitas 
dengan perhatian ekstra kepada khalayak 
dan komunitas Jazz. JGTO berusaha untuk 
melanjutkan warisan yaitu, membuat 

Jazz dan Jazz Goes to Campus sesuatu 
yang bisa dirayakan oleh semua. Sebuah 
perayaan yang menawarkan tidak hanya 
ditujukan untuk mengibur, namun juga 
menginspirasi. 

>> 1 Desember 2013 | Open Gate: Pkl. 
11.00 WIB | Tempat: Kampus Ground 
FEUI Depok | Harga: Rp. 45,000 (pre-sale 
2) | info: rajakarcis.com 


BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB 
LIVE IN CONCERT 

Pecinta Noise Rock dan Indie Rock pasti 
tak akan melewatkan event ini. Black Rebel 
Motorcycle Club akan menyambangi kota 
kembang dalam tur "Specter of The Feast". 
Event ini diselenggarakan oleh 3Hundred 
setelah berhasil membawa The S.I.G.I.T 
untuk mengadakan konser tunggalnya 
kemarin. 

>> 1 Desember 2033 | Tempat : Eldorado 
The Venue, Bandung | Info : @3hundred 


20 NOVEMBER 2013 


EVENT 


JULIO IGLESIAS & JAMES INGRAM 
LIVE IN JAKARTA 
Siapa tak mengenal sosok penyanyi 
legendaris Julio Iglesias ? Meski sudah 
berulang kali kemari, nampaknya masih 
banyak fans-nya yang rela menantikan 
dia untuk kembali konser di Jakarta. Kali 
ini Mr. Iglesias akan tampil bersama 
James Ingram, instrumentalis, produser 
dan penyanyi asal Amerika. 

»» Tanggal : 3 Desember 2013 | Tempat 
: Assembly Hall, JHCC Jakarta | info : 
rajakarcis.com 


JAK CLOTH 2013 

Setiap tahunnya, acara yang dinantikan 
oleh kawula muda penggemar clothing 
ini menyemarakkan arena Parkir Timur 
Senayan, Jakarta. Selain menampilkan 
beragam distro dan clothing brand 
ternama, acara yang akan digelar 
selama 4 hari ini menampilkan line up 
musisi ternama Indonesia dan beberapa 
nama asing. So, save your money and 
shop at JakCloth 2013 end year sale. 

»» Tanggal : 5-8 Desember 2013 | 
Tempat : Parkir Timur Senayan, 
Jakarta | info : @jakcloth 


WALL OF FADES 2013 

Bagi Anda pecinta denim, acara 
yang satu ini sudah pasti ditunggu- 
tunggu. Wall of Fades 2013 hadir lagi 
menawarkan beragam jenis jeans 
dari designer lokal dan internasional. 
Tidak hanya jeans, Wall of Fades juga 
menghadirkan berbagai leather goods 
dari berbagai brand. 

»» Tanggal: 06,07,08 Desember 
2013| Tempat: Kota Kasablanka, 
Jakarta|info: @walloffades 


CYRUS CHAT AND MELLY 
GOESLAW PRESENT THE QUEEN 
OF SOUNDTRACK 

Terkenal dengan debutnya sebagai 
pengisi original soundtrack dari film- 
film nasional ternama, Melly Goeslaw 
tampil percaya diri untuk mengadakan 
sebuah konser bertajuk " Cyrus Chat 
and Melly Goeslaw Present the Queen 
of Soundtrack". Selain Melly, sederet 
penyanyi lainnya juga ikut meramaikan 
acara ini seperti Astrid, Andien, Smash, 
Coboy Junior dan Bondan Prakoso. 

>> 11 Desember 2013| Tempat: Skenoo 
Hall, Gandaria City Jakarta Selatan| 
Harga: IDR 600,000 (festival), IDR 
1,500,000 (vip)| info: rajakarcis.com 


DJAKARTA WAREHOUSE PROJECT 
2013 

Rave party yang paling ditunggu- 
tunggu oleh partygoers di penghujung 
tahun 2023 ini. Tahun ini, lebih dari 10 
line up internasional didaulat untuk 
hadir meramaikan acara, diantaranya 
Breakbot, Madeon, Martin Solveg, 


NAVIGATOR 


Flight Facilities, Alesso dan tentunya 
David Guetta yang paling disorot karena 
menjadi guest star utama dalam acara 
tahunan yang merupakan Indonesia's 
biggest dance music festival ini. 

»» 13 Desember 2013| Tempat: ECO 
Park Ancol, Jakarta| Harga: IDR 
500,000|Open Gate: 19.00 WIB) info: 
www.rajakarcis.com 


TRIO LESTARI SHOW 

Ketiga trio musik Indonesia yang terdiri 
dari Sandy Shandoro, Tompi dan Glenn 
Freddly akan menghibur fansnya 
dalam konser tunggal pertamanya di 
Istora Senayan, Jakarta. Trio Lestari 
akan membawakan hits-hits mereka 
termasuk hits dari masing-masing 
membernya. So, forTompi, Glenn and 
Sandy fans, let’s watch this concert. 

>> 19 Desember 2013 | Tempat : Istora 
Senayan, Jakarta | info : bigstep.co.id 


The 36” Jazz Goes tr Campus) 


DEPAPEPE Kyoto Jazz Massive PA Live: 


FESTIVAL 


DECEMBER 1*, 2013 


CAMPUS GROUND FEUI, DEPOK 
Ticket Price 45k Presale | 58k On The Spot 


20 NOVEMBER 2013 


Andien Tulus Tompi Raisa ` 


ESQI:EF - Syaharani and Queen Fireworks 
Idang Rasjidi feat. Oele Pattiselanno a 
Iwan Wiradz Barry Likumahuwa Project 

Tribute to Miles Davis ~ 

Monita Tahalea and the Nightingales BAG+BEAT 


Kulkul Acoustic Funk 
Dwiki Dharmawan Quartet SORE 


Shadow Puppets 
And many nave! 


MJGTCfestival | www.jgtcfestival.com 


Amadea 08176611218 


FIRST TIMER ISSUE E 


MEDIA 


SUNLIGHT JR 


Director : Laurie Collyer 
Cast : Naomi Watts, Matt Dillon 


Film drama yang mengharukan ini menampilkan baik Naomi Watts dan Matt Dillon dalam deretan akting mereka 
yang terbaik. Mengisahkan Melissa (Naomi Watts) yang bekerja siang malam di Sunlight Jr, sebuah mini market, 
dengan kekasihnya, Richie (Matt Dillon), yang terjebak tak punya pekerjaan karena keterbatasannya duduk di kursi 
roda. Kehamilan Melissa membuatnya harus mengambil jam kerja tambahan sampai dini hari untuk menghidupi 
dirinya dan calon bayinya, karena Richie tak mampu membiayai mereka. Sementara mantan kekasih Melissa dengan 
segala permasalahan kriminilnya pun tak dapat diandalkan untuk membantu dirinya. Sunlight Jr mendapatkan 
sambutan yang baik di Tribeca Film Festival 2013, dan akhirnya ditayangkan untuk publik Amerika pada 15 November 


2013. 


OLDBOY 


Director : Spike Lee 


CHARLIE COUNTRYMAN 


Director : Fredrik Bond 


mabuk karena LSD. 


HOMEFRONT 


Director : Gary Fleder 


seluruh dunia. 


Cast : Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson 


Spike Lee mendaur ulang film arahan sutradara Korea Park Chan-kwook yang sempat dirilis pada 2004, yang diangkat 
dari cerita manga Jepang dengan judul yang sama. Joe Doucett (Josh Brolin) adalah pegawai periklanan yang diculik 
dan disekap selama 20 tahun lamanya, di bawah pengawasan seseorang yang memiliki dendam terhadap dirinya. 
Setelah 20 tahun berlalu dan ia akhirnya dilepaskan, ia pun mencari jalan untuk menemukan siapa orang yang 
menyekap dirinya, dengan bantuan orang-orang baru di sekitarnya. Di tengah perjalanannya mencari musuh yang 
sesungguhnya, Joe menjalin hubungan dengan seorang wanita muda, Marie (Elizabeth Olsen). Oldboy versi Korea 
memenangkan kategori Grand Prix di Cannes Film Festival 2004, dengan pujian yang datang dari ketua juri yaitu 


Quentin Tarantino. Oldboy versi baru ini ditayangkan di Amerika mulai 27 November 2013. 


R.D. Wingfield's 
returns in Lx un" 
EL S » 


Novel ini adalah novel ketiga dari seri detektif 
Jack Frost yang sempat ditulis oleh almarhum 
RD Wingfield, yang kemudian dipopulerkan 
kembali oleh James Henry. 


Dalam novel ini detektif Jack Frost, di usianya 
yang belum genap empat puluh tahun, harus 


Cast : Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen 


Cast : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth 


menguburkan istrinya. Sementara masih 
berduka sepeninggal almarhumah istrinya, 
Frost telah kembali disibukkan oleh kasus- 
kasus kriminil yang harus diselesaikannya. 
Kasus ditemukannya sepotong kaki di 
perkebunan, disusul kasus pemerkosaan 
di sebuah sekolah yang terletak dekat 
sebuah pub. Sementara itu juga, Frost harus 
menghadapi sistem komputer baru yang 
membingungkan, yang membuatnya tak ada 
waktu untuk menangisi kematian istrinya. 
Kisah yang dijalani Frost dibangun dengan alur 
yang rumit, dengan latar belakang tahun 8o- 
an, mengambil waktu di tahun 1982 pada saat 
kisah ini dituturkan. Bila Anda anak tahun 8o- 
an, maka Anda akan diingatkan kembali oleh 
Putri Diana dan masa Margareth Thatcher 
berjaya, dengan atribut 8o-an lainnya. 


Brinkmeuers 


MICHAEL CAMERON 


THEBRINKMEYERS 


-Michael Cameron 


JAMES HENRY 


MORNING FROST 


-James Henry 


m FIRST TIMER ISSUE 


SIGHT 


Dipertontonkan untuk khalayak terbatas di Sundance Film Festival pada Januari 2013, Charlie Countryman akhirnya 
ditayangkan untuk publik di Amerika pada 15 November. Charlie Countryman (Shia LaBeouf) melakukan perjalanan 
ke Bucharest setelah mendapatkan petuah dari mendiang ibunya. la berjumpa dengan Gabi (Evan Rachel Wood), 
musisi Rumania, setelah Charlie duduk bersebelahan dengan ayah Gabi di pesawat, sebelum sang ayah meninggal. 
Charlie jatuh cinta pada Gabi, yang telah menikah dengan Nigel (Mads Mikkelsen), kepala gangster yang kejam 
dan ditakuti. Charlie kemudian melakukan segala upaya untuk mendapatkan Gabi dan menjauhkannya dari Nigel. 
Awalnya, peran Charlie diberikan kepada Zac Efron sebelum akhirnya diberikan kembali pada LaBeouf. Yang 
menarik dari film ini adalah, LaBeouf menggunakan LSD sesungguhnya saat melakukan adegan dimana Charlie 


Diadaptasi dari novel karya Chuck Logan dengan skenario yang ditulis Sylvester Stallone, Homefront berkisah tentang 
kehidupan Phil Broker (Jason Statham), seorang mantan agen polisi yang tinggal berdua anak perempuannya. Saat 
anaknya mendapatkan masalah di sekolah, kehidupan Philpun mulaiterganggu ketika seorang bandar narkoba, Gator 
(James Franco) mengusik kehidupan mereka. la harus mencari jalan untuk melindungi anak satu-satunya ketika Gator 
mengetahui asal dirinya sebenarnya dan berniat untuk menghabisi Phil dan anak perempuannya. Film ini mengawali 
masa produksinya pada bulan Oktober 2012, mengambil lokasi di New Orleans. 


Awalnya, Homefront direncanakan untuk dirilis pada tahun 2014, namun akhirnya dirilis pada 27 November 2033 di 


Hymie Brinkmeyer, warga New York berusia 
so tahun, hijrah ke Inggris pada suatu hari 
yang baik. la tinggal bersama istrinya, Maggie 
dan kedua anak remajanya, Kevin dan Karrie. 
Kevin memiliki masalah dengan narkoba, 
sehingga Hymie beranggapan bahwa jika satu 
kali lagi ia mendapati Kevin memiliki narkoba, 
maka Kevin menghadapi masalah besar. 
Karrie, seorang penyair, tengah bersiap untuk 
kelahiran anak keduanya, yang didapatkannya 
melalui hubungan tanpa status yang jelas 
dengan seorang pria. 


Sekilas, kehidupan keluarga Brinkmeyer 
nampak wajar saja, meskipun Kevin sempat 
berencana untuk membunuh ibunya sendiri 
dan sekretaris Hymie mengalami ketertarikan 
dengan atasannya, dan Hymie sempat 
mengalami masalah dengan kesehatannya. 
Penulis Michael Cameron menghasilkan 
tragedy-comedy cocktail yang luar biasa 
terhadap kreasinya pada karakter keluarga 
Brinkmeyer. Narasi pertama yang kita baca 
dari kisah ini adalah penuturan Hymie pada 
sebuah blog miliknya, dirinya mengesankan 
sesosok karakter yang akan disukai 
pembacanya, dan memiliki kebanggaan 
tersendiri terhadap keluarganya. Anda akan 
mulai membandingkan kegilaan keluarga 
Brinkmeyer dengan kehidupan keluarga Anda. 


20 NOVEMBER 2013 


PRISM 
-Katy Perry 


Setelah album Teenage Dream yang 
meraih berbagai penghargaan seperti 
International Album of The Year dan 
Best Album, Katy Hudson yang akhirnya 
memilih nama panggung Katy Perry 
ini, kembali bersinar lewat album 


terbarunya yang merupakan album 


keempat. Mengingat album Teenage 
Dream dengan sederetan single yang 
menjadi hits, sebut saja “California 
Gurls", "Teenage Dream", "Fireworks", 
"Wide Awake", "The One That Got 
Away", "Last Friday Night (TGIF)", 
sepertinya Prism akan kembali menjadi 
album yang sarat oleh deretan hits. Perry 
masih menjual menu utama musik yang 
mudah dijual, mudah dinikmati, mudah 
dinyanyikan ulang oleh baik penggemar 
amatir maupun yang mereka berusaha 
mendaur ulang lagu-lagunya secara 
pro di situs YouTube. Dengan jumlah 
pengikut Twitter lebih dari 46 juta 
orang, yang membuatnya  disebut- 
sebut sebagai "The Queen of Twitter", 
bersanding dengan Justin Bieber "The 
King of Twitter" dengan jumlah pengikut 
yang kurang lebih sama jumlahnya, 
Perry membuat album terbarunya ini 
lagi-lagi menjadi album pop yang layak 
disimak tahun ini. Berawal dengan hits 
"Roar", yang kemudian akan disusul 


LAIN PERRY 


"— Ҹ 


oleh  single-single lainnya seperti 
"Unconditionally”, "Birthday”, "Walking 
On Air”, "International Smile”, "This 
Moment”, "Dark Horse” dan masih 
banyak lagi. 


THE MARSHALL 
MATTERS LP 2 


-Eminem 


Marshall Bruce Matters Ill yang lebih 
dikenal dengan nama Eminem, 
akhirnya kembali naik daun lewat album 
kedelapannya, setelah jatuh bangun 
merilis album sejak tahun 1996 sampai 
saat ini. Album ini dinilai kritikus musik 
Amerika sebagai album terbaik Eminem 
sejak album The Eminem Show pada 
tahun 2oo2. Tak tanggung-tanggung, 
Eminem mengajak sederetan nama 
populer untuk berkolaborasi dengannya 
dalam album ini, selain Rihanna (yang 
nampaknya mulai menjadi kolaborator 
andalannya sejak kesuksesan hits "Love 
The Way You Lie”), juga Skylar Grey, 
Nathan Ruess (Fun) dan Kendrick Lamar. 
Setelah merilis “Berzerk”, "Survival" 
dan "Rap God”, Eminem akhirnya 
menghadirkan nomor andalannya, "The 
Monster”, yang merupakan kolaborasi 
terbarunya dengan Rihanna, yang tentu 
saja memancing perhatian pendengar 
Pop dan R&B yang bukan penggemar 
rap. Album ini berhasil mendapatkan 


sertifikat Gold hanya dalam waktu tiga 
hari sejak dirilisnya di New Zealand 
dengan hasil penjualan lebih dari 75.ooo 
keping. 


MOONLANDING 


-James Blunt 


Setelah hits-hits seperti “You're 
Beautiful", "Goodbye My Lover", dan 
"Stay The Night", Blunt kembali unjuk 
gigi lewat album keempat, yang telah 
menjadi nomor satu di chart beberapa 
negara seperti Austria, Hungaria dan 
Swiss, sementara juga masuk ke dalam 
jajaran sepuluh besar di Australia, Inggris, 
Belanda, Perancis, Irlandia, dan masih 
banyak lagi. la masih bertahan dengan 
Pop Folk komersil yang nampaknya 
masih banyak digemari di negara-negara 
Eropa. Untuk membedakannya dengan 
musisi-musisi Pop Folk lainnya, Blunt 
juga memberikan nuansa Pop 7o-an 
dalam beberapa lagunya. Setelah single 
“Bonfire Heart” dilempar ke pasaran dan 
mendapatkan sambutan hangat dari 
publik Eropa, Blunt menghadirkan "Miss 
America", sebuah single yang dibuatnya 
sebagai tribute untuk almarhumah 
Whitney Houston. Album Moon Landing 
sarat oleh musik yang pas untuk 
dinikmati di hari-hari menjelang musim 
dingin, tak heran album ini begitu laris 
di negara-negara Eropa selain tentu 
saja negara asal Blunt sendiri yaitu 


{m}: FRESH TUNES ON 


SOUND —————————————————————————————————————— MEDIA 


Inggris, sejak dirilisnya di bulan Oktober 
tahun ini. Blunt berusaha tak tampil 
terlalu cengeng seperti pada "Goodbye 
My Lover", namun album ini cukup 
menyentuh untuk menemani mereka 
yang dilanda sepi. 


MATANGI 
-M.I.A 


ria 


Album keempat M.I.A kali ini diberi 
judul Matangi, diambil dari namanya 
sendiri yaitu Mathangi Arulpragasm. 
Musisi Inggris-Srilanka yang juga 
akrab dipanggil Maya ini, kembali 
menggandeng Switch yang merupakan 
partner kolaboratornya sejak lama, juga 
nama-nama seperti The Partysquad, Hit- 
Boy, Doc McKinney, Danja dan Surkin 
dalam penggarapan albumnya. Single 
andalannya dari album ini yaitu "Bad 
Girls”, telah lebih dulu dirilis dua tahun 
sebelum album ini akhirnya dirilis. Kali 
ini M.I.A menghadirkan tema yang 
lebih variatif dalam musiknya, seperti 
Hinduisme termasuk diantaranya 
reinkarnasi dan karma, dan musik yang 
menggabungkan nuansa perpaduan 
Barat dan Timur. Matangi diramaikan 
oleh berbagai genre di antaranya 
Elektronik, Alternative Dance, Worldbeat 
dan Hip Hop. Satu lagi album unik yang 
patut dilirik tahun ini. 


DEMICAT — HOLD ME TIGHT 


Korea tidak hanya memiliki deretan grup boyband, 
girlband, atau solois one-hit-wonder seperti Psy, 
namun juga produser yang bermain di genre 
Elektronik. Demicat adalah salah satu dari produser 
Elektronik yang memproduksi musik di luar jalur 
komersil seperti yang telah menjadi ciri khas 
kultur K-Pop di Korea. Berasal dari Seoul, Demicat 
yang mengawali karirnya sebagai DJ telah mulai 
menggeluti musik sejak usia 6 tahun dengan piano 
sebagai instrumen pertama yang dikuasainya. Pada 
September 2023, Demicat merilis sebuah mini album 
berjudul Out Loud, dengan variasi genre seperti 8o's 
Electro, Glitch Pop, Nu Disco dan Dubstep. "Hold 
Me Tight” adalah salah satu single terbarunya yang 
diambil dari EP Out Loud. 


20 NOVEMBER 2013 


THE WOMBATS - YOUR BODY IS A 
WEAPON (R3HAB REMIX) 


Band Indie Rock Inggris ini kembali merilis single 
terbaru yang di-remix oleh R3hab, DJ Belanda yang 
memiliki nama asli Fadil El Ghoul. "Your Body Is a 
Weapon" pertama kali dirilis pada Oktober 2013, 
sebelum kemudian mendapat sentuhan tangan 
dingin R3hab. Single ini pertama kali diperkenalkan 
oleh BBC Radio 1 di acara Zane Lowe's Hottest 
Records. R3hab sendiri tahun ini telah banyak me- 
remix single dari artis-artis seperti Diplo, Rihanna, 
David Guetta dan Calvin Harris. 


ROOSEVELT - MONTREAL 


Seorang produser asal Jerman, Marius Lauber, 
meramu washed-out techno dan disco di balik 
nama Roosevelt. Sebuah label rekaman indie 
yang berdomisili di London, Greco Roman telah 
mengontraknya sebagai salah satu artis mereka. 
Roosevelt memainkan musik untuk orang-orang 
yang terkesan terlalu depresi untuk sekedar 
menggerakkan tubuh mereka di lantai dansa. Sound 
yang dihasilkan Roosevelt bagaikan kolaborasi 
New Order dengan produser-produser di Ibiza. EP 
perdana Roosevelt berjudul Elliott dirilis pada bulan 
Oktober 2013. 


FIRST TIMER ISSUE 


BEAT ` sa "m SIC 
1 an | | 
ү , | у; 


(4 
& Ë; + 


. ы 
| | "mw 167 lm NEN 
= > Bintang selalu punya cara untuk menyatukan kita lewat musik. Kali 

y 2 ini mereka menggelar rangkaian acara musik yang akan berlangsung (w 
ME" MUS | 


Untuk ketiga kalinya, House of Revelation mengadakan Indie gigs mereka yang kali ini menampilkan 
tema Metal setelah pada 2nd session, tema Rock n'Roll dipilih dengan menampilkan The Superglad 
sebagai main headliner-nya. Pada session ketiga ini, Thrashline menjadi main headliner dalam show 
digelar pada 15 November 2013 kemarin menampilkan Gentlemen Rock, y malam itu. Selain Thrashline, Raksasa, Buronan Mertua, Galak dan Oracle turut menyemarakkan 
15 & 16 NOVEMBER и @ yang beranggotakan Andi “rif”, Edwin “Cokelat” dan kawan-kawan. dan ме Mii um. Mer. mbi Tg Маца pertama i malam i dn 
; e ° : " | membawakan musik ala Death Metal. Dilanjutkan oleh Raksasa, super group beranggotakan Iman 

$^] SM i Wa 5 E UT == Fattah (Zeke & The Popo), Adi Cumi (Fable), Pepeng (Naif) Adrian Adiutomo dan Bonny (Deadsquad) ini 

C OW B 0YS R E STO & BA R DA N B EER DY. ° U2 "With or Without You”, Muse "Hysteria", Suede "Beautiful Ones" dan membawakan single mereka seperti "Insomnia". setelah itu, Buronan Mertua dengan genre Grunge-nya 
"Are You GonnalGoiMy Way“milikiLenny Kravitz  Sesuairdengan tema berhasil membuat crowd semakin liar sebelum Oracle naik pentas. Sing along banyak terjadi saat Oracle 
acara malam itu, A Night of Music with The Stars & Friends, Gentlemen yang notabene dikenal sebagai cover band dari Iron Maiden membawakan lagu—lagu andalannya. 
Rock tidak tampil sendirian. Hampir di setiap pergantian lagu teman- dan Thrashline sebagai puncak performer menutup gelaran malam itu dengan 8 lagu seperti "Korban 
teman musisi seperti Rama Moekito, Aryo Whab, Ipang Lazuardi, Baron, Nara", “Masih Rahasia" dan “Bendera Kuning”. Meski liar, namun kurang terasa wah pagelaran 3rd 
Gatot, Bey, Palo, dan masih banyak lagi musisi handal Indonesia lainnya. session dari H.O.RE ini karena minimnya jumlah penonton hadir. Kita lihat perkembangannya di H.O.RE 


Keakraban semakin terasa begitu penonton bisa meminta lagu dengan ceson пела 
sedikit semena-mena hingga tembang milik boyband asal Inggris One 
Direction-pun sempat sedikit berkumandang di tengah para pecinta 
musik rock malam itu. 


selama bulan November dan Desember 2013. Acara perdana yang 


Makin hari, banyak acara-acara yang bertebaran di Jakarta yang 
berbasis komunitas yang diadakan oleh clothing brand tertentu. 
Seperti Voltage Fest yang diadakan oleh Voltage Cloth asal Sukabumi 
ini. Mereka mengundang para pecinta musik hardcore dengan 
membuat event, Voltage Festival — Burning Your City Tour 2013. 


VOLTAGEFES Le BURNI! 
300KTOBER 2018 @ VICKY SIANIPARM 
CENT 


Keriaan belum belum berakhir. Malam esok harinya We * Music juga 
digelar di Beerdy, Gandaria City. Penonton dihibur dengan penampilan 
kocak dari Wong Pitoe. Dibuka dengan lagu dari mendiang Michael 
Jackson, "Rock With You", disusul membawakan cover songs lainnya, 
dari yang serius seperti Mr. Big "To Be With You", sampai parodi lagu 9 
Melinda "Cinta Satu Malam" yang liriknya diganti menjadi "satu jam 
saja". Band tujuh sekawan ini juga membawakan lagu mereka yang 
sempat hits, "Jempol Kaki". Di tengah-tengah acara, Bayu Risa yang 
tampil santai dengan celana pendek tampil menyanyikan dua lagu, 
"Man in The Mirror" dan "Percaya". Teman kedua Wong Pitoe yang 
diajak naik ke atas panggung adalah mantan vokalis Edane, Robby 
Razzle, membawakan satu tembang milik Guns N' Roses, "November 
Rain". Acara masih terus berlangsung hingga pukul 12.00, diselingi 
gurauan dari para personil Wong Pitoe yang bikin suasana Beerdy Е 
malam itu semakin meriah. Jangan kelewatan acara We * Music lainnya 
yang pastinya seru. Bersama kita Bintang! . 
(Teks: Jacquiline & Fitri — Foto: Jacquiline & Deo) 


Diundanglah salah satu deathcore band ternama asal Amerika, 
Chelsea Grin as main headliner. Sebelum tampil, beberapa band-band 
metal dan hardcore lokal turut meramaikan festival tersebut seperti 
Children of Gaza, Revenge The Fate dan Inhumanity. Dimulai pada 
sore hari sampai acara puncak tepat pukul 21.00 WIB, Chelsea Grin 
naik panggung membawakan ao lagu hits-nya seperti "Don't Ask 
Don't Tell", "My Damnation" dan "Foolish One". Para penonton 


1 yang awalnya hanya duduk terdiam di pinggir panggung sebelum 


Chelsea Grin tampil beranjak meringsek ke depan stage untuk ikut 
sing along atau headbang. Vokalis Alex Koehler juga ikut menyerukan 
untuk circle pit para metalhead malam itu. Performance mereka ы 
selama satu jam tanpa jeda berakhir pada pukul 22.00 WIB dengan 
menyisakan senyum di wajah para penonton. well, meski terlihat 
lengang, acara berjalan lancar dan seru. (Teks & Foto : Mikhail) 


la] 


The 5.1.617 kembali mengadakan konser, kali ini bertajuk 
"Detournement". Acara yang diperkirakan akan dimulai pukul 9 
malam ini sempat tertunda karena adanya kendala teknis. Meskipun 
demikian, para penonton masih tetap setia menunggu. Sekitar pukul 
setengah 10 malam, akhirnya The 5.1.6.17 menghajar panggung, 
dengan diawali lagu "Detourn". Sontak, penonton pun mulai 
menggerakkan tubuhnya dan bernyanyi bersama . Selanjutnya, The 
5.1.6.17 membawakan lagu-lagu dari album terbaru mereka, Detourn. 
Rekti, Farri, Adit, dan Acil seakan tidak kenal lelah. Mereka terus 
menghajar penonton dengan lagu-lagu bertempo kencang, tanpa 
jeda sedikit pun. Akhirnya mereka menurunkan tempo di lagu “Owl 
and Wolf", The S.I.G.I.T juga mengajak Marshella Safira (backing voc. 
Sarasvati) untuk bernyanyi. Ada sedikit keunikan dan kolaborasi di 
Konser The S.I.G.I.T kali ini, di beberapa lagu, mereka berkolaborasi 
dengan pemain harmonika dan saxophone. Di lagu "Black Amplifier", 
= diawali dengan sebuah acapella. Konser pun ditutup dengan lagu 26 OKT 20 
“Money Making”. Ini adalah sebuah konser level tertinggi dari sebuah 


band Rock. Lighting, visual dan sound yang sangat memukau! (Teks: BANDUN 


Amien Prahadian, Foto: Decky Arrizal) 


BRINK MAN SHIP LIVEIN JAKARTA 
14 NOVEMBER 2013 @ GOETHE HOUSE, 
JAKARTA 


Welcome Brink Man Ship to Indonesia. Band asal Swiss ini, 
untuk pertama kalinya mendatangi Indonesia. Tak hanya 
Jakarta, Bandung dan Yogyakarta juga siap dikunjungi oleh 
band yang mereka sendiri sebut as Urban Electronic Jazz 
band. 


Menapaki a selama 20 үзбөй, membuat AB3 
yang sejak tahun 2009 berganti nama menjadi Be3 ini, 
mengadakan konser untuk merayakan masa berkarir. 
Konser tersebut berlangsung selama 2,5 jam dengan turut 
mengundang Raisa, Cherrybell, 5 Romeo dan yang paling 
ditunggu ialah Lusy Rahmawati sebagai ex-personel dari Be3 
yang juga tampil bersama personel be3 yang aktif saat ini. 


Konser yang dimulai pada pukul 2o.oo WIB tersebut dibuka 
oleh sambutan dari ambassador of Switzerland beserta 
tamu-tamu undangan yang banyak didominasi oleh tamu- 
tamu undangan dari duta besar. Band yang terdiri dari Jan 
Galega (Saksofon, Bass Clarinet & Kontrabass electronic), 
Rene Reiman (Guitar electronic), Emanuel Schnyder (Bass 
Electronic) & Cristoph Staudenmann (Drums Electronic) 
ini, telah berdiri sejak 14 tahun lalu. Hingga saat ini mereka 
telah merilis 6 album. Mereka tampil malam itu dengan 
konsep lighting minimalis namun menampilkan visual yang 
berhubungan dengan lagu-lagu mereka. 


Konser dimulai pada pukul 8 malam. Tak begitu ramai 

penonton yang hadir, namun Be3 tetap tampil maksimal 

dengan performance terbaik mereka. Sejumlah properti 

panggung disiapkan berdasarkan lagu-lagu mereka. Tak - : | 

hanya itu, dancer-dancer dengan koreograf artistik juga | 

menemani mereka tampil. "Love Song”, "Selamat Datang LO R D E 

Cinta", "Kerinduanku", "Nyanyian Cintamu", dan "Get 

Into The Heat" ialah beberapa lagu dari total 22 lagu yang 

ditampilkan dalam konser tersebut. Di tengah pertunjukan, 

Be3 juga turun panggung menyapa dan mengajak bernyanyi ; P U R E 
С penonton. Kemegahan konser tersebut juga terasa dengan ke = 

pakaian yang dikenakan oleh Nola, Widi dan Cynthia. Dari | Н E R Q | N r 

dress code berwarna hitam di awal lagu, kemudian berganti ies 4 

menjadi gaun anggun berwarna sampai jas hujan yang diiringi 

oleh turunnya air di panggung dalam arena pertunjukan. 


| Malam itu, sebanyak 5 lagu mereka mainkan dan 2 encore 
î selama durasi 1 jam 15 menit performance mereka di Goethe 
| House Jakarta. Seperti "Trip in Moscow", dimana bercerita 
tentang musim dingin yang terjadi di Moscow. Selain itu 
musik mereka yang bias terbilang bernuansa gloomy dan 
moody ini membawa penonton malam itu hanyut dalam 
keheningan. Pukul 21.20 WIB, konser diakhiri dengan manis 
dan Brink Man Ship siap menghibur penonton di Yogyakarta, 
Sabtu tanggal 16 November 2013 ini di Ngayogjazz festival. 
(Teks & Foto : Mikhail) 


Kolaborasi be3 dengan artist-artist pendukung show tersebut 
membuat konser yang merefleksikan perjalanan karir Be3 


menambah kesemarakan acara. Well, semoga Be3 dapat 


: Р ; КТИ Р l wa "ule 
terus eksis dalam ranah musik Indonesia. (Teks & Foto : Mikhail) a iTunes www.youtube.com/UMindonesia • www.twitter.com/Universal Indo • www.facebook.com/universalmusicindonesia 


Tu 


20 NOVEMBER 2013 FIRST TIMER ISSUE E 


DIGITIZED 


Perasaan canggung karena masih belum memahami atau mengenal lingkungan, 

mungkin akan dialami sejumlah orang saat berada di kantor baru. Menjadi 
karyawan baru di sebuah kantor, tentunya Anda ingin memberikan kesan 

terbaik pada atasan dan rekan kerja lainnya. Karena biasanya Anda akan masuk 

ke probation period, maka tunjukkanlah maturity dan willingness to learn. Jangan 

sampai produktivitas kerja Anda terganggu, hanya karena keluhan bahwa waktu 
24 jam dalam sehari tidaklah cukup. Padahal Anda tengah bergelut dengan 

jumlah pekerjaan dan jenisnya yang beragam, untuk memberikan kesan terbaik 

sebagai karyawan baru. Berikut ini ada beberapa aplikasi yang berguna untuk 
membantu produktivitas Anda. 


+ New Tab 


Chrome 


Google Chrome adalah browser yang 
patut Anda gunakan saat sudah merasa 
tidak nyaman menggunakan browser 
bawaan. Dengan performa yang cepat, 
Anda dapat melakukan sinkronisasi akun 
GMail di browser Chrome, membuka 
banyak tab hingga melakukan bookmark. 


Auto Crop and Enhance 


Mako tho contents clearer and more 


readabie 


CamScanner 


Aplikasi ini mengubah perangkat 
smartphone Anda menjadi scanner 
dokumen dan mesin faksimile. Anda 
dapat memindai beberapa halaman buku, 
majalah, kartu nama, dan lain sebagainya. 
Kemudian menyimpannya dengan aman 
di perangkat smartphone Anda. Selain 

itu CamScanner dapat menggabungkan 
beberapa dokumen menjadi satu. 


FIRST TIMER ISSUE 


Google Drive 


Aplikasi yang sebelumnya dikenal sebagai 
Google Docs ini adalah aplikasi kolaboratif 
dalam bentuk cloud computing. Di aplikasi 
ini Anda dapat mengedit teks secara online 
dan dapat diakses secara real time. Google 


Drive ini dapat diakses di mana pun Anda - - 

berada, tentunya Anda harus memiliki akses Who What you te | 

Internet dan web browser. Google Drive bi. ve 

sengaja dirancang untuk keseimbangan ftu, ~~ Z 

kecepatan, dan kenyamanan pengguna. 

pip — V 
box р Human Resources ° 

au" © 

Box Sales © 
=-= Photos and Videos o 

Box adalah aplikasi yang cukup terkenal @ Expense Report.xis © 

dan menyediakan layanan cloud computing : 

juga. Selama ada koneksi internet, Anda erri © 

dapat mengakses dokumen yang tersimpan сы Security Overview.pdt 

di Box, dan melakukan sinkronisasi akun e 


Google dengan Box. Selain itu Anda juga 
dapat membagikan dokumen kepada 
teman yang memiliki akun Box. 


20 NOVEMBER 2013 


Teks: Harman Mariendra | Foto: Berbagai Sumber 


Mele 
Welcome 


Recent 


Shared 

Abukai Expenses 
CloudOn 
Abukai Expenses adalah solusi Cloud untuk 
berbisnis. Abukai Expenses tersedia untuk 
pengguna perangkat smartphone dengan jenis 
Android, iPhone, dan BlackBerry. Aplikasi 

ini sangat cocok digunakan oleh pekerja di 
bagian keuangan dengan keunggulan utama 
mampu melakukan kustomasi dan integrasi 
dengan sistem keuangan. Tentunya hasil yang 


CloudOn membantu Anda untuk 
mengakses dokumen Microsoft Office 
pada tablet dan smartphone. Anda dapat 
membuat dan mengedit dokumen 
PowerPoint, Word, dan Excel. Anda dapat 
membuka dokumen Office dari media 
penyimpanan seperti Dropbox, Box, dan 


Google Drive. ditampilkan juga sangat rapi. 
Schedule 
Any.DO GoToMeeting 
Audio 
Aplikasiini sangat cocok Bagi Andê yang GoToMeeting adalah aplikasi untuk rapat 
tergolong orang pelupa. Tentunya Anda Password 


jarak jauh sehingga tak perlu peserta rapat 
berada dalam satu ruangan yang sama. 
Materi rapat juga bisa dibagi ke peserta rapat, 
walau bahan rapat itu tersimpan di perangkat 
smartphone atau tablet. Keistimewaan 
lainnya adalah aplikasi ini, memungkinkan 
rapat tatap muka asal tersedianya layar. 


butuh sebuah aplikasi untuk mencatat dan 
mengingatkan segala aktivitas yang harus 
Anda lakukan di kemudian hari. Aplikasi 
to-do list ini mudah digunakan dan kaya 
akan fitur. Any.DO akan mengingatkan 
pekerjaan atau kegiatan apa saja yang 
harus Anda lakukan. 


Ф É , 
Teer 53 
SAYAN т” чы: 


BERGERAK DAN BERKERINGAT 
BIKIN TUBUHMU SEGAR DAN SEHAT 


Калека» ION tutun yang ба; dengan mum Pocari Seems 
GO SWEAT GO ION! 


EE E Д) wes 
| | | © escoorr co 
yam 1 ©) escooProday © scoor 


Scop | Ө www.getSCOOP.com 


ы App store саста 


SCOOP available for iPad, iPhone, iPod and Android. Download SCOOP for free on App Store and Google Play 


20 NOVEMBER 2013 FIRST TIMER ISSUE 


GEAR UP 


72 


F' Gear: 
Rev Up the Addiction 


Er Р ЕУ. тли ACERO. 
"IS WS ی ري‎ was E 


Teks : Noerman Pulungan - Foto : Berbagai sumber 


Seperti ungkapan love at the first sight, ada sensasi 
tersendiri saat pertama kali seseorang mulai terjun 
dalam dunia customization. Keinginan tersebut menjadi 
addiction sesuai basic sifat manusia yang tidak pernah 
merasa puas terhadap suatu hal dan terus berkembang. 
Timbulnya akan ide-ide baru juga dengan hadirnya 
kreasi-kreasi yang semakin unik sebagai tahap 
selanjutnya. 


Demikian halnya yang terjadi pada dunia automotive 
modification, ketidakpuasan akan produk otomotif 
yang beredar di pasaran menyebabkan seorang custom 
freak "wajib” melakukan berbagai perubahan pada 
kendaraannya. Bahkan tak jarang pada saat pertama 
melihat sebuah kendaraan dapat langsung terbesit di 
benaknya apa yang akan dilakukan terhadap mobil 
atau motor tersebut. Seorang custom freak berawal dari 
enthusiast yang menikmati berbagai sensasi berkendara 
dengan berbagai adjustment sesuai seleranya pada 
kendaraan tersebut. 


Hal ini dialami oleh salah satu aktor papan atas 
Hollywood Keanu Reeves. Pemeran Neo dalam film 
Sci-Fi Matrix trilogi ini sangat suka memodifikasi motor 
karena tidak puas dengan tampilan standard stock bike 


FOUN; ) 


NN Š 7 )> 


— ATOLLECTIVE BETAN, SPACE 


LEVEL II 


WINKY WIRYAWAN 


JUNKO 


YASMIN 


507 


AUSTRONAUGHTY 
JACQUELINE 


DAY DREAMORE 


ME GIRI 


SPINACH 


visuat ву Bees MOTIONHOUSE 


ALSO FEATURING OUR RESIDENTS 


EREEK РЕМОҮ GEMA PUTRAWAN 


MEDIA PARTNER 


freemagz 


maupun performanya. Berawal dari seorang motorcycle 
enthusiast dirinya pun kini berkembang menjadi seorang 
produsen. Walaupun masih dalam tahap pemula namun 
produk yang dihasilkan bisa dianggap masuk dalam 
kategori spektakuler. 


Wabah custom addict juga menjangkiti aktor Brad Pitt 
yang tak kunjung merasa puas walaupun telah mengisi 
garasinya dengan berbagai motor custom sebagai 
koleksi. Perasaan yang dialami Pitt dan Reeves juga 
menghinggapi aktor Ewan Mac Gregor asal Skotlandia. 
Pemeran Obi Wan Kenobi yang mulai dikenal lewat film 
"Trainspotting" ini juga mendapatkan kesan yang sama 
kala menunggangi motor standard. Sensasi berkendara 
dengan sebuah motor stock tak ia dapatkan layaknya 
saat ‘cruisin’ dengan custom bike Harley Davidson 
bertampilan bobber-nya. 


Bagi seorang Custom Freak pada level berikutnya 
tampilan kendaraan standard adalah hal yang tabu 


vmoda 


Trusted by the world's top DJs. 


HEAD TO V-MODA INDONESIA FACEBOOK 


OR TWITTER FOR MORE DETAILS 
" 8 VMODAIndonesia 


2-1261-1708 / 021-5140-101 


dan harus segera ditindaklanjuti. Dimulai dengan 
minor change seperti penambahan aksesoris hingga 
perubahan besar seperti perombakan sektor kaki- 
kaki dengan penggantian pelek, ban dan shock 
absorber diikuti sampai kepada sisi eksterior maupun 
interior. Dan bagi seorang petrolhead custom addict, 
berbagai part pendukung sampai detail terkecil wajib 
mengalami spice-up agar menjadi lebih maksimal dalam 
personalisasi. 


Sebagai contoh lain adalah aliran Bobber dan Rat Rod 
yang mungkin bagi orang awam sangat tidak masuk 
akal, namun bagi penikmat aliran tersebut justru 
keasyikan saat ditengok oleh orang lain menjadi sangat 
tinggi nilainya. Bukan berarti masuk dalam kategori 
narsis, akan tetapi rasa bangga dalam menyalurkan ide 
kreatif dalam benak hingga perasaan tak puas hanya 
melakukannya sekali pada berbagai kendaraan mereka 
itulah yang menjadi sasarannya. 


73 


Titel juara dunia Moto GP 2033 
yang diraih Marc Marquez pada 1i 
November 2013 lalu membuktikan 
bahwa dirinya adalah yang tercepat 
saat ini. Pemegang gelar dengan usia 
termuda ini pun tetap membuktikan 
eksistensinya pada latihan hari 
kedua dan ketiga di Valencia Spanyol 
beberapa hari setelahnya. Performa 
maksimaldiberikan Marquezwalaupun 
belum banyak perayaan baginya 
setelah berhasil mengumpulkan poin 
terbanyak pada gelaran musim tahun 
2013 ini. 

Honda yang juga telah 
mempersiapkan unit baru RC213V 
khusus untuk latihan ini membuat 
dirinya membukukan waktu tercepat 1 
menit 30,5 detik untuk berada di pole 
position. Catatan waktu terbaiknya 
diraih pada lap ke 75 dari 77 putaran 
yang harus dilalui. Dari dua unit motor 
pada sesi tersebut diakui Marquez 
akan adanya perbedaan karakter pada 


ba / 


[| E 


| mu EM EM VI | 


masing-masing motor, namun dirinya 
akan lebih fokus pada salah satunya. 

“Setelah perayaan kecil, kami 
kembali konsentrasi pada motor, 
dan saya merasa nyaman sejak awal 
sesi. Hari ini sangat penting bagi 
kami untuk mengumpulkan data dan 
mencoba dua motor yang berbeda, 
satu unit prototype yang kami gunakan 
di Misano dan satu lagi khusus 
didatangkan untuk sesi tes hari ini," 
ujar Marquez pada sesi wawancara 
setelah acara tersebut. 

Sesi tes resmi MotoGP Valencia 
kemarin telah memberikan sedikit 
gambaran akan peta kekuatan dari 
masing-masing pembalap dan tim 
mereka untuk musim tahun depan. 
Seperti hadirnya Cal Crutchlow 
dengan Ducatti, Nicky Hayden dengan 
tim Aspar, Pol Espargaro juga Scott 
Reding yang dianggap akan memiliki 
prestasi gemilang dimasa mendatang. 


NN. А 
м ЖА M { 


Hasil sesi tes resmi MotoGP Valencia Spanyol: 


Marc Marques 
Jorge Lorenzo 
Danny Pedrosa 
Stefan Bredl 
Alvaro Bautista 
Bradley Smith 


(ESP) 
(ESP) 
(ESP) 
(GER) 
(ESP) 
(GBR) 


Repsol Honda Team 
Yamaha Factory racing 
Repsol Honda Team 
LCR Honda MotoGP 
Go&Fun Honda Greasini 
Monster Yamaha Tech3 


1m 30,536s 
1m 30,768s 
1m 30,9485 
1m 30,9905 
1m 31,2085 
1M 31,3975 


NT 


Teks : Pongky - Foto : Berbagai sumber 


DECEMBER 2013 


JOIN HARDROCKREWARDS.COM 
В /HARDROCKCAFEJAKARTA B /HARDROCKCAFEJKT / PACIFIC PLACE JAKARTA UNIT G-05 SCBD +62-21-5797-3055 


©2013 Hard Rock Cafe International (USA), Inc. All rights reserved. 


nans 


RUISQTBIM 
JAKARTA 


"We GADING FO тү" nk | 


CREAM,FUDGE 


ربسا 
m eum‏ 


AQUARIUS 


= 
ES RECORD SHOP 


Lonananta 


e 94 CANTEEN 8 


Sugar 
Cg rean 


"E NEM 


„и маи 


211 


ye 


PICK UP YOUR FREE MADAZINE 
IN THESE SELECTED LUCATION 


JAKARTA SELATAN 


KEMANG | BANGKA | 


CIPETE | FATMAWATI 


CASA, JL. KEMANG RAYA NO.8B 
365 ECO BAR, JL.KEMANG RAYA NO. 6 
KEDAI KAK ANI, JL. KEMANG SELATAN NO. 125AVV 


EXCELSO, LA CODEFI 
THE COFFEE BEAN & 
PARC 19, JL. TAMAN 
STARBUCKS COFFEE. 
Marzano) 


NLT. 1 
TEA LEAF, LA CODEFINLT. 1 
EMANG NO.19 


DIM SUM FESTIVAL, JL. KEMANG RAYA NO. 27 
AUTO BRIDAL CLUB, JL.KEMANG RAYA NO. 41 


WARUNG PASTA, JL. 


EMANG RAYA NO. 88 


ANOMALI, JL. KEMANG RAYA NO. 72 
SPINACH, KEMANG 89 BUILDING LT. 5 
TAMANI KAFE, JL. KEMANG RAYA 3A 
OZ RADIO, JL. BANGKA RAYA 5A 


LIBERICA, COLONY 6 
TALENT'S SALON, JL. 
ESMOD JAKARTA, JL. 
SELATAN 


KEMANG RAYA 18A 
ASEM DUA NO. 3—5 CIPETE 


BLACK CANYON COFFEE, JL. CIPETE RAYA NO. 8A 
RUMUS DJ SCHOOL, JL. RS. FATMAWATI NO. 50 


LIPPO KEMANG VILLAGE 


STARBUCKS COFFEE, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 


TGI FRIDAYS, LIPPO KEMANG VILLAGE GF 
MARKET BAR, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
САРП BARBERA, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 
COLONIAL, LIPPO KEMANG VILLAGE UG 


MAMPANG | KAPT. TENDEAN 


SOERYO CAFE & STEAK, THE PROMANADE LEVEL 1 


STARBUCKS COFFEE. 


E 


STARBUCKS COFFEE 


H 
EXCELSO, CILANDAK 


IMBISS STUBE, CILANI 


J. CO DONUTS, CILAN 


URGER KING, CILAN 


>u» 


PONDOK INDAH MAL 
ARBUCKS COFFEE 


HE СО 
1LT. 


FEE BEAN & 


STARBUCKS COFFEE 
BASEMENT 
BOOKS KINOKUNIYA, 
BASEMENT 
CELEBRITY FITNESS, 
BASEMENT 


THE COFFEE BEAN & 
2GF 


TAKIGAWA, PONDOI 


GANDARIA CITY 


IAM GANDARIA 


PIZZA E BIRRA, GAND; 


STARBUCKS COFFEE 
LIBERICA, GANDARIA 
YA KUN KAYA TOAST, 


HE COFFEE BEAN AND TEA LE, 
CILANDAK TOWN SQUARE 


, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
IAAGEN DAZN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 


THE MANGO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 


SARA BOOKSTORE, C 


S 

J.CO DONUTS, PONDOK INDAH MAL 1 GF 
SOUR SALLY, PONDOK INDAH MAL 1 GF 
Ti FI TEA LEAF, PONDOK INDAH MAL 


RED MANGO, PONDOK INDAH MAL 2 


J.CO DONUTS, GANDARIA CITY LG 
D 
P| 


MUNCHIES, GANDARIA CITY GF 


EXCELSO, GANDARIA CITY GF 
FISH & CO, GANDARIA CITY GF 


KAFEIN, GANDARIA CITY UG 
LOKANANTA, GANDARIA CITY UG 
SUSHI TEI, GANDARIA CITY UG 


, THE PROMANADE LEVEL 1 


OWN SQUARE GF 


BREW & CO, CILANDAK TOWN SQUARE GF 

BLACK CANYON COFFEE, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
ECLECTIC RESTO & BAR, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
BAKERZIN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 
IMPERIAL KITCHEN, CILANDAK TOWN SQUARE GF 


DAK TOWN SQUARE О! 


S 


DAK TOWN SQUARE Gi 


MANGKOK PUTIH, CILANDAK TOWN SQUARE LT. 1 
SCORE! JAKARTA, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 
FINGERS, CILANDAK TOWN SQUARE LT.1 


DAK TOWN SQUARE LT. 1 


1 | PONDOK INDAH MAL 2 
, PONDOK INDAH MAL 1 GF 


IRWAN TEAM HAIR DESIGN, PONDOK INDAH MAL LT. 1 


, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 
PONDOK INDAH MAL 2 LT. 


PONDOK INDAH MAL 2 LT. 


RISPY KREME, PONDOK INDAH MAL 2 GF 
FISH & CO, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
PHO 2000, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
BAKERZIN, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 
HEAVENLY BLUSH, PONDOK INDAH MAL 2 LT. 3 


INDAH MAL 2 LT. 3 


MANGO, GANDARIA CITY LG 


, GANDARIA CITY GF 
CITY GF 
GANDARIA CITY UG 


CHURRERIA, GANDARIA CITY UG 


CELEBRITY FITNESS, 


GANDARIA CITY LT.2 


DARMAWANGSA SQUARE 
POKE SUSHI, JL. DARMAWANGSA VI NO.6 


GELATO BAR, DARMAWANGSA SQUARE LT. DASAR 


KEBAYORAN BARU 


AQUARIUS MAHAKAM, JL.MAHAKAM 1 NO. 5 
MOTORITZ, JL. MAHAKAM I NO. 17 


ANOMALI COFFEE, JL. 
SINOU, JL. SENOPATI 
YE-YO, JL. SENOPATI 


SINOU, JL. PANGLIMA 


EVER GREEN SALON, 


BLENGER BURGER, JL.LAMANDAU IV NO. 16 - 18 
LANGSAT CORNER, JL.LANGSAT III NO. 2 
LOKANANTA, JL. WIJAYA II NO. 2 


. SENOPATI NO. 35 
NO. 35 
RAYA NO. 64 


ROGER'S ALPHA SALON, JL. SENOPATI NO. 48 - 50 
MOOSE 2 SALON, JL. PROF. JOKO SUTONO NO. 5 
TAKIGAWA RESTO, JL. PANGI 


POLIM V NO. 26 


THE TEE BOX, JL.WIJAYA II NO. 123 
PENANG BISTRO, JL. PAKUBUWONO VI NO. 2 


JL. GUNAWARMAN NO. 35 


MOUSCHE SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 71 
ROGER'S SALON, JL. GUNAWARMAN NO. 59 


, JL. KEMANG RAYA (Beside Pizza 


AF, TRANS TV BUILDING 


LANDAK TOWN SQUARE LT.1 


LT. BASEMENT 
TEA LEAF, PONDOK INDAH MAL 


LIMA POLIM X NO. 10 P 


PLAZA SENAYAN 


MONOLOG, PLAZA SENAYAN CP 101B PALM GATE ENTRACE 
J.CO DONUTS, PLAZA SENAYAN BASEMENT FLOOR 

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PLAZA SENAYAN LT. 1 
COFFEE CLUB, PLAZA SENAYAN LT. 1 

STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 1 

BAKERZIN, PLAZA SENAYAN LT. 2 

SUSHI TEI, PLAZA SENAYAN LT. 3 

CHATTER BOX, SOGO PLAZA SENAYAN LT. 5 

STARBUCKS COFFEE, PLAZA SENAYAN LT. 5 

BOOKS KINOKUNIYA, SOGO PLAZA SENAYAN LT. 5 


SENAYAN CITY 


J. CO DONUTS, SENAYAN CITY LG 


ma 


[o] 


окоо 


HUMA, SENAYAN CITY LG 


< co co co m 


FX LIFESTYLE X'NTER 


AT BURGER, SENAYAN CITY 
STARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY GF 
STARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 2 
TARBUCKS COFFEE, SENAYAN CITY LT. 5 
RBAN KITCHEN, SENAYAN CITY LT. 5 


HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, SENAYAN CITY LG 
XCELSO, SENAYAN CITY LG 
ELATO BAR, SENAYAN CITY 
AFE BON FRANCAIS, SENAYAN CITY LG 
URGER KING, SENAYAN CITY LG 

RISPY KREME, SENAYAN CITY LG 

OLD STONE, SENAYAN CITY 


LG 


LG 


LG 


BLOEMING, FX LIFESTYLE ХМ 


ERFB 


BENGAWAN SOLO, FX LIFESTYLE XNTER FB 
YA KUN KAYA TOAST, FX LIFESTYLE XNTER FB 


KAFEIN, FX LIFESTYLE XNTER F1 


STARBUCKS COFFEE, FX LIFESTYLE XNTER F1 


BASKIN & ROBIN, FX LIFESTYLE XNTER F1 


THE CAFE CARTEL, FX LIFESTYLE XNTER F1 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, FX LIFESTYLE XNTER F1 


THE PLAZA SEMANGGI 


J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI U 
J. CO DONUTS, THE PLAZA SEMANGGI U 
STARBUCKS COFFEE, THE PLAZA SEMANGGI UG 
BURGER KING, THE PLAZA SEMANGGI U 
DISCTARRA, THE PLAZA SEMANGGI LT. 
XL CENTER, THE PLAZA SEMANGGI LT. 


JEND. GATOT SUBROTO 


CAFE OH LA LA, GD. MITRA LT. DASAR 
STARBUCKS COFFEE, WISMA MULIA UG 


G 
С (Beside Brad Talk) 


G 


MANGKOK PUTIH, WISMA MULIA GROUND FLOOR 


HR. RASUNA SAID | MEGA KUNINGAN 


UNCH BO; 


со г >< 


о 


[77] 


A 


UNINGAN CITY 


HUMA, KUNINGAN CITY GF 


п отмо 


КОТА KASABLANKA 


L CENTER, GD. MENARA RAJ 


JAWALI LT. DASAR 
X FOOD COURT, MENARA KADIN INDONESIA LT. 3 

TARBUCKS COFFEE, TEMPO 

ORK & SCREW, MENARA KODEL GROUND FLOOR 

TARBUCKS COFFEE, SETIABI 

CHATTER BOX, SETIABUDI BU! 

MUSIK +, SETIABUDI BUILDING | GF 

TA WAN, SETIABUDI BUILDING 

KAFE PISA, SETIBUDI BUILDING I LT. 1 

LA FORCA POOL 8 LOUNGE, SI 


SCAN TOWER BUILDING 


UDI BUILDING | GF 


LDING | GF 
1LT. 


ETIABUDI BUILDING I LT. 2 


PIZZA E BIRRA, SETIABUDI BU! 
STARBUCKS COFFEE, OAKWOOD RESIDENCES GF 


XCELSO, KUNINGAN CITY UG 
ENGAWAN SOLO, KUNINGAN CITY UG 
ISH & CO., KUNINGAN CITY LT. 3 


LDING II LT. 3A 


TARBUCKS COFFEE, KUNINGAN CITY LG 


BURGER KING, KOTA KASABLANKA LG 

COLD STONE, KOTA KASABLANKA LG 
STARBUCKS COFFEE, KOTA KASABLANKA GF 
MUNCHIES, KOTA KASABLANKA GF 

J.CO DONUTS, KOTA KASABLANKA GF 

EXCELSO, KOTA KASABLANKA UG 

BLACK CANYON COFFEE, KOTA KASABLANKA UG 
BENGAWAN SOLO, KOTA KASABLANKA UG 


PEJATEN VILLAGE 


THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, PEJATEN VILLAGE GF 
J.CO DONUTS, PEJATEN VILLAGE GF 

SOUR SALLY, PEJATEN VILLAGE GF 

THE CREAM & FUDGE FACTORY, PEJATEN VILLAGE LT. 1 
EXCELSO, PEJATEN VILLAGE LT. 3 


JEND. SUDIRMAN 


STARBUCKS COFFEE, BRI II BUILDING 
LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS, WISMA DHARMALA 


SAKTI 


STARBUCKS COFFEE, GD. BURSA EFEK JAKARTA TOWER 1 
LOT 8, SCBD LOT 8 KAV. 52- 53 

BEER GARDEN, SCBD LOT 8 KAV. 52 - 53 

STARBUCKS COFFEE, WISMA METROPOLITAN I 


MANGKOK PUTIH, WISMA MET! 
FEE, WISMA BNI 46 KOTA BNI 
EE, GRAHA 
FEE, SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE GF 
FEE, UOB PLAZA THAMRIN NINE 

LONDON SCHOOL OF PUBLIC 


STARBUCI 


PACIFIC PLACE 
BENGAWAN SOLO, PACIFIC 
SOUR SALLY, PACIFIC PLACI 


ROPOLITAN II GF 


NIAGA LOBBY LEVEL 


RELATIONS, SUDIRMAN PARK 


PLACE BASEMENT FLOOR 
E BASEMENT FLOOR 
THE COFFEE BEAN & TEA LEAI 


F, PACIFIC PLACE GF 


COFFEE CLUB, PACIFIC PLACE LT. 3 
STARBUCKS COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 


AKSARA BOOKSTORE, PACI 


FIC PLACE LT. 4 


FISH & CO, PACIFIC PLACE LT. 4 

LIBERICA COFFEE, PACIFIC PLACE LT. 4 

NANNY'S PAVILLON - BATHROOM, PACIFIC PLACE LT. 4 
KAFE BETAWI, PACIFIC PLACE LT. 4 


URBAN KITCHEN, PACIFIC P 


LACE LT. 5 


CITY WALK SUDIRMAN 

STARBUCKS COFFEE, CITY WALK SUDIRMAN GF 

J.CO DONUTS, CITY WALK SUDIRMAN GF 

J.CO DONUTS, CITY WALK SUDIRMAN GF (Beside Bread Talk) 
BENGAWAN SOLO, CITY WALK SUDIRMAN GF 

FASHION PASTA, CITY WALK SUDIRMAN LT. 1 


JAKARTA PUSAT 
MH. THAMRIN | SARINAH | MENTENG 
STARBUCKS COFFEE, MENARA THAMRIN 
TEE NINE, GD, INDOSURYA PLAZA 
KAFE PISA, GEREJA THERESIA NO. 1 MENTENG 
STARBUCKS COFFEE, SKYLINE BUILDING LG 
CAFE OH LA LA, SKYLINE BUILDING LG 

J. CO DONUTS, MENTENG CENTRAL GF 
STARBUCKS COFFEE, HOTEL IBIS 
HONGKONG CAFE, JL. SUNDA NO. 5 
PENANG BISTRO, JL.KEBON SIRIH RAYA NO. 59 ZV 

MELLY'S BAR & RESTO, IBEC BUILDING JL. KH. WAHID HASYIM 
NO.84 - 88 
MUSIK +, GD. SARINAH LT. 1 

AFTERHOUR, GD. SARINAH LT. 2 

HARD ROCK FM JAKARTA, GD. SARINAH LT. 8 


Фо 


PLAZA INDONESIA 
RED TOMATO, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 

FAT BURGER, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
SAINT CINNAMON, PLAZA INDONESIA LT. BASEMENT 
USHI TEI, PLAZA INDONESIA LT. 1 
STARBUCKS COFFEE, PLAZA INDONESIA LT. 1 
HEAVENLY BLUSH, PLAZA INDONESIA LT. 2 


Nn 


ENTERTAINMENT X'NTER | PLAZA INDONESIA X TENTION 
FISH & CO, ENTERTAINMENT X'NTERLT. 1 

BENGAWAN SOLO, ENTERTAINMENT XNTERLT. 1 

XL CENTER, ENTERTAINMENT XNTER LT. 1 
S 
J 


STARBUCKS COFFEE, ENTERTAIMENT X'NTER LT. 2 
. CO DONUTS, ENTERTAIMENT X'NTER LT. 2 

MRS. FIELDS, ENTERTAIMENT XNTER LT. 2 
CELEBRITY FITNESS, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 4 
THE PLAY GROUND, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 4 
URBAN KITCHEN, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 5 
CANTEEN, PLAZA INDONESIA XTENTION LT. 5 


GRAND INDONESIA 
STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA LG 
KRISPY KREME, GRAND INDONESIA LG 
URGER KING, GRAND INDONESIA LG 

ED MANGO, GRAND INDONESIA LG 
OPITIAM, GRAND INDONESIA LG 
OUR SALLY, GRAND INDONESIA LG 
ISH & CO., GRAND INDONESIA LG 
STARBUCKS COFFEE, GRAND INDONESIA GF 
PINELLI, GRAND INDONESIA LT. 


A =m 


ооо DO 


o 


AISHO, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD LOUVER) 
MOOCH, GRAND INDONESIA LT. 3A 

XCELSO, GRAND INDONESIA LT. 3A 

IAAGEN DAZS, GRAND INDONESIA LT. 3A 

ISMAYA CATERING CAFE GRAND INDONESIA LT. 5 


Tmn 


JAKARTA BARAT 

MAL TAMAN ANGGREK 

STARBUCKS COFFEE, MAL TAMAN ANGGREK GF 

J. CO DONUTS, MAL TAMAN ANGGREK GF 

KOPITIAM, MAL TAMAN ANGGREK GF 

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL TAMAN ANGGREK UG 
MUSIK +, MAL TAMAN ANGGREK LT. 3 

SOUR SALLY, MAL TAMAN ANGGREK LT. 3 

RED MANGO, MAL TAMAN ANGGREK LT. 4 


CENTRAL PARK 

SOUR SALLY, CENTRAL PARK LG 

COLD STONE, CENTRAL PARK LG 

BASKIN & ROBIN, CENTRAL PARK LG 

J.CO DONUTS, CENTRAL PARK GF 

STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF 

STARBUCKS COFFEE, CENTRAL PARK GF (Inside SOGO) 
EXCELSO, CENTRAL PARK GF 
PIZZA E BIRRA, CENTRAL PARK GF 
KITCHENETT, CENTRAL PARK GF 

HAAGEN DAZS, CENTRAL PARK GF 

LIBERICA, CENTRAL PARK GF TRIBECA 

DANTE, CENTRAL PARK GF TRIBECA 

VEGAS HOT DOG, CENTRAL PARK GF TRIBECA 
CELEBRITY FITNESS, CENTRAL PARK LT. 3 


JAKARTA UTARA 
KELAPA GADING | MAL KELAPA GADING | LA PIAZZA 
GADING FOOD CITY, JL. BOULEVARD MAL KELAPA GADING 
J.CO DONUTS, MAL KELAPA GADING 2 GF 

DISCTARA , MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 

EXCELSO, MAL KELAPA GADING 2 LT. 2 

COLD STONE, MAL KELAPA GADING 2 Lt. 3 (Inside Food Hall) 
MUSIK +, MAL KELAPA GADING 3 GF 

STARBUCKS COFFEE, MAL KELAPA GADING 3 GF 
BAKERZIN, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 

GELATISSIMO, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 

IRWAN TEAM, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 

DE EXCELSO, MAL KELAPA GADING 3 LT. 1 

IEAVENLY BLUSH, MAL KELAPA GADING 3 LT. 2 

URGER KING, MAL KELAPA GADING 5 GF 

HE COFFEE BEAN & TEA LEAF, MAL KELAPA GADING 5 GF 
USHI TEI, MAL KELAPA GADING 5 LT. 1 

HATTER BOX, LA PIAZZA GF 

STARBUCKS COFFEE, LA PIAZZA GF 

.CO DONUTS, LA PIAZZA GF 

OUR SALLY, LA PIAZZA GF 
ELEBRITY FITNESS, LA PIAZZA LT. 1 
LACK CANYON COFFEE, LA PIAZZA LT. 1 


THERS 
LOOP CLOTHING. CO, JL. TEBET UTARA DALAM NO. 22 
JOIN BRAND, JL.TEBET UTARA DALAM NO. 13 

VER GREEN SALON, JL. TEBET TIMUR DALAM NO. 25 

R. TITI MOERTOLO, JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 76 
EVER GREEN SALON, JL. BENDUNGAN HILIR RAYA G1/6 


оо 4 CO T 


Ron 


WO 


o 


oOmzu 


ОКЕ SUSHI, GRAND INDONESIA LT. 3 (INSIDE FOOD LOUVER) 


SUMMARECON MAL SERPONG 1 
STARBUCKS COFFEE GF 

SECRET RECIPE, GF 

J.CO DONUTS, GF 

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF, GF 


SUMMARECON MAL SERPONG 2 
HAAGEN DAZS, GF 

BENGAWAN SOLO, GF 

J.CO DONUTS ,GF 

EXCELSO, GF 

KENNY ROGERS, GF 

POKE SUSHI, LT. 1 


CIHAMPELAS WALK 

STARBUCKS COFFEE , CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF 

J.CO DONUTS, CIHAMPELAS WALK GF (In Front of Stabucks Coffee) 


PARIS VAN JAVA 

SOUR SALLY, PARIS VAN JAVA GF 

SUSHI GROVE, PARIS VAN JAVA GF 

PIZZA E BIRRA, PARIS VAN JAVA GF 
AZZURA, PARIS VAN JAVA GF 

RED BEAN, PARIS VAN JAVA GF 

J.CO DONUTS, PARIS VAN JAVA GF 

CAFE HALAMAN, PARIS VAN JAVA GF 
STARBUCKS COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
BLACK CANYON COFFEE, PARIS VAN JAVA GF 
SIXTEEN D SCALE, PARIS VAN JAVA GF 
CELEBRITY FITNESS,, PARIS VAN JAVA LT. 1 


OTHERS 
RUMAH MODE, JL. SETIABUDI NO. 41 

OZ RADIO BANDUNG, JL.SETRASARI II NO. 14 BANDUNG 
MAJA HOUSE, JL, SERSAN BAJURI NO. 72 

LISUNG RESTO, BUKIT PAKAR TIMUR NO. 111 

OPI IRENG, BUKIT PAKAR TIMUR CIBURIAL NO. 1 
FASHION PASTA, JIL. RESORT DAGO PAKAR NO. 18A 
ONGO, JL. RANCAKENDAL LUHUR NO. 8 

AFE HALAMAN, JL. TAMANSARI NO. 92 

BRICK & WOOD, JL. CIHAMPELAS NO. 96 

ROGERS SALON, JL. IR. H. JUANDA NO. 97 

WARUNG PASTA, JL. GANESHA NO. 4 

VANILLA, JL. CIMANUK NO. 11 

SUIS BUTCHER, JL. R.E. MARTADINATA NO. 201 

ROEMAH KEBOEN, JL. R.E. MARTADINATA NO. 156 
UNKL347, JL. TRUNOJOYONO. 4 

OUVAL RESEARCH, JL. GEUSAN ULUN (SULTAN AGUNG) 
D'LOOPS, JL. GEUSAN ULUN NO. 1 

GUMMO, JL. SULTAN AGUNG NO. 13 

HARD ROCK FM BANDUNG, JL. SULANJANA NO. 15 


FORMULIR 


BERLANGGANAN 


DATA PRIBADI 


Nama : 
Tanggal Lahir 


e-mail 


Jenis Kelamin : Pria Wanita 


Majalah dikirim ke alamat: LI Rumah Kantor 


KANTOR* 


Nama Perusahaan : 
Alamat 

Kode Pos 

Telepon 


RUMAH* 


Alamat 
Kode Pos 
Telepon 


Saya ingin berlangganan selama: 


6 bulan, 12 edisi Rp 100.000 1 tahun, 24 edisi Rp 200.000 


Harga ini adalah untuk biaya pengiriman dan hanya berlaku 
untuk wilayah Jakarta. Silahkan hubungi kami untuk 
pengiriman luar Jakarta. Transfer biaya langganan ke account 
bank kami dengan detail sebagai berikut: 

C/O PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, 

BANK MANDIRI CABANG CIKINI A/C NO: 123-0002075838 


Kirimkan atau fax bukti transfer beserta formulir 
berlangganan yang sudah diisi ke: 
PT. NATA SARANA ADHIKA CIPTA, Jl. RP. Soeroso No. 
32, Lt. 2, Jakarta 10330, Telp. 021-3101677, 021-392 
4278, Fax: 021-310 6657, email: info@freemagz.com 


ИГ 190107 GER E BLU GMT 


BEST OF 2013 


Penasaran siapa saja yang sukses memboyong gelar free! Magazine 
best of 2013?? Jangan sampai ketinggalan edisi “Best of 2013”..! 


d тш 
' >. s =. - 
—-— 


А Wa 
y 


FLASHBACK | 


x fo 


- 7 = 
SHER AT QNA EKUTE £50 — 


— > “pi 


yu White Magic Sunset Party 

оз November 2013 (3 Sheraton Bali Kuta Resort 

Hamparan pasir putih dan desiran ombak tentu akan menjadi background yang sangat indah akar 
untuk sebuah acara outdoor party dengan pemandangan matahari terbenam di Kuta yang 
dramatis. Hal inilah yang sangat dimengerti oleh Sheraton Bali Kuta Resort dalam menghadirkan z T د‎ 
sebuah weekly event pre-club yang bertemakan White Magic Sunset Party. Tepatnya, pada |^ 
tanggal 3 November 2033 lalu, Sheraton Bali Kuta Resort dengan segala fasilitasnya didukung ` 
lokasi strategis, dengan bangga memperkenalkan untuk pertama kali sebuah evening party “Ss 
yang mempersembahkan alunan music nu-disco era 7o-an, 8o-an, dan go-an yang akan diadakan 
secara terus menerus setiap hari Minggu sepanjang tahun 2013 hingga awal 2014. Konsep 
dari acara ini adalah menghabiskan hari Minggu santai Anda dengan menikmati indahnya 
hamparan pantai Kuta dan bergoyang menikmati alunan music chill out yang dibawakan oleh 
DJ sekaligus produser asal Argentina, Adrian Giordano. Daerah kuta, memang memiliki daya 
tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestic maupun mancanegara penggemar hiburan 
malam. Diselenggarakannya "White Magic Sunset Party” ini diharapkan, wisatawan yang dating 
bisa menikmati keindahan kuta dari angle yang berbeda. Pengunjung juga dapat menikmati 
kolaborasi yang apik antara penampilan musik Nu-Disco dengan musik Funk serta sajian kuliner 
yang menggugah selera. Tidak hanya sampai situ saja, pengunjung yang datang sebelum pukul 
18.00 WITA akan berkesempatan untuk menikmati beragam pilihan bir, wine dan cocktail yang 
disajikan dengan cantik hasil inspirasi dari keindahan Pulau Bali. Acara "White Magic Sunset" ini 
| diadakan setiap hari Minggu dan dimulai pukul 15.00 hingga pukul 20.00 waktu setempat, event 
ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi, jika Anda berencana untuk 
mengunjungi Pulau Bali, tidak ada salahnya untuk menyempatkan diri mengunjungi Sheraton 
Bali Kuta Resort untuk menikmati pengalaman party yang menyenangkan serta dapatkan 
pemandangan yang luar biasa dari pantai Kuta and enjoy the new Kuta experience. 


: AT Swi 


„ РОСАН! 
iW EA” 
"w 


Ayo Lebih Aktif, Bergerak, dan Berkeringat bersama 


POCARI SWEAT “Go Sweat Go lon” 
31 Oktober 2013 @ Kidzania, Pacific Place — Jakarta Selatan 


Teater Koma mempersembahkan “IBU” 
1-17 November 2013 @ Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki 


Kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat semakin meningkat namun 
hanya sedikit yang menjadikan olahraga sebagai rutinitas sehari-hari. Padahal 
kontribusi pola hidup sehat salah satunya sangat dipengaruhi oleh olahraga 
secara teratur. "РОСАВІ SWEAT percaya bahwa menanamkan kebiasaan baik 
seperti berolahraga dan beraktivitas fisik sejak dini akan memberikan dampak 
baik dan menetap hingga seseorang dewasa. Kampanye Go Sweat Go lon 
memberikan wadah bagi siapa pun untuk tetap aktif bergerak, kapanpun 
dan dimanapun. Kampanye ini juga mengedukasi mengenai pentingnya 
berkeringat untuk kesehatan.” ungkap Richard Ricky, Head of Marketing PT. 
Amerta Indah Otsuka. POCARI SWEAT memperkenalkan game Augmented 
Reality sebagai langkah awal untuk mengajak kaum muda tetap bergerak 
kapanpun dan dimanapun. Game ini diperkenalkan oleh POCARI SWEAT yang 
ditujukan untuk menarik generasi muda melalui smartphone. POCARI SWEAT 
memperkenalkan tiga buah game dengan judul Run Mice Run, Bark Bark, dan 
Capturion yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store & App store 
oleh Pocarian. Selain Richard Ricky, peluncuran ‘Go Sweat Go lon’ ini juga 
menghadirkan Dr. Andi Kurniawan dan JKT48 sebagai pembicara. 


Sudah banyak saduran karya drama luar yang diadaptasi ke teater 
di tanah air. Kali ini, di pertunjukan yang ke-131 di tahun 2013, Teater 
Koma mempersembahkan pementasan “Ibu” yang disadur dari karya 
dramawan Jerman, Bertolt Brecht, berjudul Mutter Courage und ihre 
Kinder atau Mother Courage and Her Children. Dengan durasi 3 jam 
20 menit, pementasan ini melibatkan 45 pemain, 11 pemusik, dan 50 
staff dari teater Koma, sekaligus pementasan yang melibatkan banyak 
orang. Lakon “Ibu” sendiri bercerita tentang Ibu Brani yang mencium 
peluang bisnis di tengah perpecahan yang melanda negaranya. Tanpa 
peduli pada kehancuran dan kebobrokan yang ada di sekitarnya, 
Ibu Brani bertekad meraih untung dari perang dan berharap perang 
| tidak pernah berakhir. Namun, ketika kedua putranya direkrut 
menjadi tentara, Ibu Brani tertatih menuju ketidakpastian, antara 
meraih ambisinya atau menjadi korban perang. Sebanyak 14 scene 
| ditampilkan di pementasan ini, penonton akan dibawa tertawa 
sekaligus sedih karena ceritanya. 


< ES 


de 


E Paranoia Awards 2013 Halloween Party 

SS 1 November 2013 (8 Exodus Club 

Paranoia Awards is back! Yup, kali ini Hard Rock FM dan O Channel kembali 
lagi mengadakan Paranoia Awards 2013, penghargaan dari clubbers yang 
mendukung dunia dance scene. Kali ini, Paranoia Awards mempunyai tema "This ! 
is EDM”. Pre-party yang menyambut ajang ini diadakan sekaligus merayakan 
к” | Halloween dengan pesta kostum yang meriah. Malam itu pengunjung yang 
F sebagian besar berdandan seru, beraksi di lantai dansa sekaligus mengumumkan 
para nominasi Paranoia Awards 2013. Proses pemilihan Paranoia Awards 2013 
sudah dimulai dan dilakukan dengan voting yang dilaksanakan selama sebulan 
mulai dari tanggal 2 - 30 November 2013. Voting bisa dilakukan di website www. 
hardrockfm.com/paranoiaawards2013 atau melalui SMS ke nomor 0811876876, 
dengan mengetik format PARANOIA<spasi>NAMA<spasi>UMUR<spasi>KODE 
KATEGORI<spasi>PILIHAN. EDM rules! (Foto: dok. Hard Rock FM) 


r 


Oktoberfest 2013 


25 Oktober 2013 (8 Sumareccon Mal Serpong 
Oktoberfest hadir kembali di Summarecon Mal Serpong (SMS). Untuk perayaan 


Restaurant yang merupakan sebuah restoran dengan sajian identik kuliner 
khas Jerman. Tidak hanya menyajikan makanan dan minuman khas perayaan 
Oktoberfest yang disajikan secara buffet, event ini juga menghadirkan hiburan 
dan budaya Jerman, bahkan grup band aunthentic German "Die Dorffest 
Kapelle", khusus didatangkan langsung dari negara asalnya. Selain penampilan 


semua pengunjung terhibur. Diadakan di sebuah ruang terbuka yang lapang | 
dan nyaman, tepatnya di area Broadway, The Downtown Walk, sehingga 
akan menciptakan sensasi yang sama seperti perayaan Oktoberfest di negara 
asalnya, Jerman, atau tepatnya di kota Munich. Selain itu, area lokasi event ini 
berlangsung, dimeriahkan dengan dekorasi dan ornamen khas Bavaria lengkap 
dengan panji-panji kebesaran Oktoberfest yang otentik dengan warna biru 
dan putih. Oktoberfest kali ini tetap meriah oleh pengunjung expatriate dan 
wisatawan lokal yang hadir pada hari itu. (Foto: dok. SMS) 


Oktoberfest kali ini, SMS bekerja sama dengan The Barrels dan Mama's German pa | 


live music, ada juga kuis, games dan atraksi menarik lainnya yang membuat | ` 


E. 
-. ТСЕ 


BACKYARD (BCKYRD) DISCO 4 
27 Oktober 2013@ FJ ON 7 Kemang 


Party from afternoon 'till midnight! Itu yang dapat 
digambarkan dari event BCKYRD Disco ke-4 yang selalu 
menyuguhkan acara yang menarik. Sebuah perhelatan 
untuk partygoers dan penyuka musik Elektronik 
(khususnya DJ) yang danceable. Acaranya sendiri dimulai 
dari pukul 16.00 WIB hingga tengah malam. Tentu saja 
diramaikan oleh DJ-DJ yang sudah tidak asing lagi 
di kalangan partygoers, seperti DJ Cream, DJ Rei, DJ 
Tosynth, dan DJ Anto. Sejak sore, FJ On 7 sudah dipenuhi 
oleh para penikmat DJ-DJ tersebut, seakan mereka tidak 
mau ketinggalan untuk menikmati musik dan berdansa. 
Semakin larut, semakin banyak yang berdatangan ke 
FJ On 7. Event yang seru untuk melepas lelah dan juga 
berdansa bersama teman-teman. Can't wait for the 
BCKYRD Disco 5! (Foto: Dok. BCKYRD Disco) 


| 
ЖАЄ — ae 


Hennessy Artistry 2013 


8 November 2033 (8 Potato Head Garage 


Brand minuman beralkohol Hennessy kembali lagi mengadakan acara 
yang memadukan musik elektronik dan juga kolaborasi penyanyi dan 
juga DJ. Pada malam itu, acara ini dipenuhi oleh para tamu undangan 
yang berbusana dress to impress, karena ini juga merupakan acara red 
carpet party dengan menyuguhkan 5 macam minuman yang based 
on Hennessy dengan rasa yang berbeda mulai touch of apple hingga Ё 
ginger. Tepat pukul 10 malam, acara dibuka oleh penampilan Vynna 
Lee yang pertama kalinya tampil dengan full band menyanyikan 
lagu-lagu yang singable ke semua pengunjung yang datang. Dilanjut 
dengan kolaborasinya dengan DJ Yasmin yang kemudian sang DJ 
cantik ini pun melanjutkan dengan playlist-nya yang membuat semua 
pengunjung mulai berdansa. Dilanjut dengan penampilan rapper Iwa 
K yang masih enerjik membawakan lagu-lagu hits-nya yang terkenal 
di era 1990-an seperti, "Malam Ini Indah”, "Nombok Dong", dan 
“Bebas”. Lalu bergantian, di sisi sebelah kanan ada penampilan dari 
Miss Roxx, DJ dari Belgia ini memainkan musik progressive dicampur 
dengan RnB, semua pengunjung pun bertambah ‘menggila’ untuk 
berdansa semalaman. Dan penampilan terakhir datang dari LapSap, 
duo DJ dari Malaysia yang juga memainkan genre progressive electronic 
ini membuat malam semakin seru. Duo DJ ini berhasil menyihir para 
pengunjung untuk tambah maju ke stage tengah untuk berdansa 
semalaman. Acara Hennessy Artistry tahun ini berhasil kembali 
menyuguhkan perpaduan EDM dengan band ditambah dengan live 
performance dari penyanyi. Semoga tahun depan semakin massive. 


11 November 2013 @ Plaza Indonesia Extension 4" Floor 


AT 
TÉ " | К z The Watch Co 


Setelah sukses dengan Pop-Up store pertamanya, The 
j Watch Co kali ini mengadakan Pop-Up store keduanya 
di Plaza Indonesia extension. Toko Pop-Up yang akan 
berlangsung hinga pertengahan Januari 2014 ini tetap 
menghadirkan the super collections of hyped watches 
seperti Hyper Grand, Void Watches, serta ketiga brand 
yang menjadi koleksi terbarunya yaitu Daniel Wellington, 
AARK, Braun Watches. Kali ini The Watch Co juga 
melakukan kolaborasi dengan Eleven Store,Standard 
Denim Supply Co, Sunday Somewhere, serta Monka 
Magic. Acara perkenalan Pop-Up store kedua ini juga 
" dibarengi dengan launching website The Watch Co yaitu 
www.thewatch.co (Foto:Doc.The Watch Co) 


"JE : 
i Hello, Brightspot 10! 


7-10 November 2013(Q Lotte Avenue Kuningan Jakarta 


Hello again Brightspot Market 2013! Sama seperti di event-event 
sebelumnya, Brightspot kembali hadir dengan menggandeng lebih 
dari ratusan brand fashion, food baverage & stuff lokal asli Indonesia. 
Kumpulan brand fashion yang memang sudah ‘langganan’ bergabung 
seperti Nikicio, Pot Meets Pop & Cotton Ink sudah pasti ditunggu dan 
menjadi one of must visit store! Banyak juga brand atau label baru yang 
bergabung dan membuat Brightspot kali ini lebih beragam. Sebut saja 
Collete & Lola, Pipiltin Cocoa atau Creamy Comfort untuk pilihan menu 
dessert favorite. 


Apa yang berbeda di Brightspot yang sudah sampai dikali kesepuluh 
ini? Bertempat di Lotte Shopping Avenue, Brightspot memberi 
| sesuatu yang berbeda dengan memperkenalkan a new side event of 
* Brightspot: Bright Ideas, a forum for exchanging ideas and inspiring 
creativity. Banyak program baru yang menarik di Bright Ideas, seperti 
screening film, creative talks, music performance sampai workshops. 
More and more shopping at Brightspot 10! A curated market of all 
things cool start from 7-30 November 2013! 


Teks: Diaksa, Nicky, Westy, Mikhail, Harman , Foto: Nicky, 
Mikhail, Vinodii 


E] FIRST TIMER ISSUE 


m— AE 


Fusion Stuff - 1° album Launch 
28 Oktober 2013 @ 40's Café Kemang Jakarta 


Kancah musik Indonesia akan kembali diramaikan oleh musik-musik Jazz 
Fusion. Fusion Stuff yang terbentuk pada Mei 2012 akhirnya merilis album 
perdana mereka di 4o's Café, Kemang Jakarta berjudul The Battle. Band 
beranggotakan Krisna Siregar (Keyboard & produser), Kadek Rahardika 
(Gitar), Franky Sadikin (Bass), Damez Nababan (Alto Sax) dan Jeanne Phialsa 
(Drums) ini meramu menu baru dari berbagai pengaruh musikal sehingga 
dapat disajikan menjadi hidangan yang nikmat didengar. 


Album The Battle sendiri bermakna Perang. Tapi menurut Krisna, The Battle 
punya makna as kerja keras seseorang untuk dapat mewujudkan mimpinya 
dalam menjalani kehidupan. Atau sikap antusias manusia saat menjalani 
aktifitas sehari-hari dalam frame positif. Dalam debut albumnya ini, Fusion 
Stuff menghadirkan 9 track list instrumental bernuansa Fusion Jazz Rock. Dari 
kesembilan track tersebut, Krisna memilih "Little Briescha" as debut single 
sebagai tanda kehadiran dalam scene musik lokal. 


Krisna meyakini misinya bersama Fusion Stuff ialah dapat memberikan warna 
baru dalam scene musik di Indonesia. Dia juga menyampaikan bahwa Fusion 
ingin terdengar lebih simple, mudah, fresh dan casual bersama Fusion Stuff ini. 


4 Premier Film Noah - Awal Semula 


11 November 2033 (8 XXI Epicentrum 


Ariel, Uki, Lukman, David, dan Reza berbagi kisah dalam sebuah film р 


dokumenter berjudul Noah: Awal Semula. Film besutan Putrama Tuta ini 
mengisahkan bagaimana awal mula terbentuknya band asal Bandung tersebut 
saat masih bernama Peterpan, hingga kini melahirkan banyak hits dan meraih 
puluhan penghargaan. Mereka telah merasakan pasang surut di dunia musik 
Indonesia, dan tentunya juga telah mengukir beragam cerita semenjak band 
ini lahir pada tahun 2000 silam. Melalui film ini, semua personil dan mantan 

aj personil menyampaikan cerita mereka. Tidak ketinggalan petualangan konser 
2 benua 5 Negara pun turut dirangkum dalam film yang premiernya sukses 
digelar pada Senin, 11 November 2013 lalu. Film ini sudah dapat dinikmati 
seluruh masyarakat Indonesia sejak 14 November 2013, dan rencananya 
pada bulan Desember akan dibawa ke Hongkong. “Ini merupakan terobosan 
dari kami juga, sesuai dengan yang pertama kali ditawarkan tahun yang lalu. 
Pas ditawarin bikin film, kami nggak mau langsung terima. Kami rundingkan 
sama teman-teman, sampai akhirnya semua personelnya mau," ungkap Ariel. 
Putrama Tuta berharap film ini dapat memberi inspirasi kepada para penonton, 
tidak hanya bagi Sahabat NOAH, tetapi juga penonton secara umum. 


>. 


f 


* 


DN 


| | Ed sa 
hed 0 , Zj — 


4 


MONDAY TO FRIDAY 06 -10 AM 


— 


DERY 


f 


ALDY = 


Follow us on fMi! eozRadioJakarta 


@OZRadioBandung 


£ 101.4 Trax Fm Jakarta 


GD. Sarinah Lt.8, Thamrin. Jakarta Pusat | phone (021) 314 4760 Fax. (021) 314 4761 


4pOZRadioBali | @OZRadioAceh 


ON THE SPOT 


HALLOWEEN PARTY 
@FOUNDRY 8 
31 OKTOBER 2013 


THE HAUNTED CASINO 
- 2ND ANNIVERSARY 
PARTY @OTEL LOBBY 
31 OKTOBER 2013 


[82 | FIRST TIMER ISSUE 


HALLOWEEN PARTY 
@BLOWFISH 
27 OKTOBER 2013 


HALLOWEEN PARTY WITH 


DJ DIDAX @DRAGONFLY 
31 OKTOBER 2013 


20 NOVEMBER 2013 


Jard Rock Hard Rock Hard Rock Half 
FM FM FM 


TRANCE DJ OF THE YEAR 


Altuna 
Derry Sick 
Faux 
Innerlight 
LTN 


Osvaldo Nugroho 


TECHNO DJ OF THE YEAR 


IMAN 

Aluin K 
Daniswe 
Indra 7 
Jovan Blade 
Remy Irwan 


HOUSE DJ OF THE YEAR 


Ical 
Micko 
Oki Koro 
Redy 
Romeo 
Shawn 


RNB/HIPHOP DJ OF THE YEAR 


Agung 
Cream 
Kotot 
Schizo 
Stan 
WW 


PROGRESSIVE DJ OF THE YEAR 


RII 

Apsara 
Deny 

Roni Joni 
Six Pratama 
Sony Smoor 


DRUM&BASS & DUBSTEB DJ OF THE YEAR 


Rdder 

Dedo sixteen 
DTH 

Jerome 
0s6D 
Random 


ELECTRO/MASH UP DJ OF THE YEAR 


Angger Dimas 
BON 

Dipha 

Dmust Akira 
Echa 

Mahesa Utara 


EVENT OF THE YEAR 


David Guetta Live in Jakarta 
Djakarta Warehouse Project 2812 
Jacked Afrojack 

London Underground Night at JCC 
Steve Roki Premier Concert 


— 


Rie М», p 497 Mp, 517 MA, | 


be TAN Re Jug ap SA (o Py ⁄ 


“№ = i 


CLUB NIGHT OFTHE YEAR 
21 Street at Stadium 


Above & Betung Group Theraphy at Voyeur Club Nligais 


Kaskade at 

Public Reunion at Domain 
Scream & Benga at Blowfish 
The Inbaders at H2 


mr 
EO OF THE YEAR 


Daydreamore 
Ismaya Live 

Kuta Entertainment 
Marg Gops! 

Spinach Records 
Urbanite Asia 


PRODUCER OF THE YEAR 


DTH {|j 

Echa finggara 
Evan Virgan 
Muffin Sanders 


Nine A 


| ong | 
Г 
E. Ak Hk = ш 
f iE NR DJ OF THE YEAR 
E Chantal Dewi 


Claudia jaramillo 
Jacquelinne 
Karen Garett 
Midnite Quickie 
Zoka 


RESIDENT DJ OF THE YEAR 


Cello - #2 

Downey - Domain 

Hizkia - Dragonfly 

Iwan Sidrink - Stadium 

Siu Pratama - Voyeur Club Illigals 
WW - Blowfish 


VJ OF THE YEAR 


Alter Ego 
Groovyland 
Mocco 
Motionchamber 
Motioninja 
Spastic Lunatic 


LOCAL DANCE TRACK OF THE YEAR 


"Deeper Motion" - Roni Joni (Mahesa Utara Remix) 


"Feeling Dance" - Bobby Suryadi 

"Ink & Paint" - Vacko & Lawrence Random 
"Kick It" - Muffin Sanders & Emile 
"Miami" - Evan Шгдап 

“Never Let Me Go" - LTN 


Swedish House Mafia One Last Tour 


How To Vote ? login to our website at www. 
Atau krim SMS ке 0811876876 dengan fom 


hardrockim.com 


PARANOIA spasi NAMA sposi UMUR spasi KODE KATEGORI spasi PILIHAN 


CLOSING DATE 


Vr 
w; 


RURAL club OF THE YEAR 
Mansion - Bandung 
Sobbers - Bandung 
Boshe - Bali 

Rclub - Bali 

Coyote - Surabaya 
M1 Super Club - Surabaya 


RURAL DJ OF THE YEAR 


Zico V - Bandung 
Marinn - Bandung 
Lanang - Bali 

Wilson - Bali 

Ondha - Surabaya 

Eddy Triplex - Surabaya 


PODCAST OF THE YEAR 
SPTU 1 

RSOL (Le obot) 
Booze ick) 


pesta (I rance) 
Soundscape Session (Innerlight) 
Trancy (Ditox) 


SERIAL EVENT OF THE YEAR 


Berghain Calling 
Phunktion 
Rewind & Play 
Sunday Anyway 
Tranceformers 
We Play It Deep 


CLUB OF THE YEAR | 
H2 

Blowfish 
Domain 
Dragonfly 
Fable 
Illigals 
Immigrant 
Prive 
Second Floor 
Stadium 


DJ OF THE YEAR 


Agung 

Angger Dimas 
Bone 

Cello 

Delizious Devina 
Deny 

Dipha Barus 
Echa Anggara 
Innerligh 

LIN 

Mahesa Utara 
Osvaldo Nugroho 
Random 

Redy 

Roni Joni 
Schizo 

Six Pratama 
Sony Smoor 

ШШ 

Yasmin 


( j^ RA 


ON THE SPOT 


| y KA ; LE D 
PARANOIA AWARDS P R E S E N T s 


2013 HALLOWEEN 
PARTY @EXODUS CLUB 
1 NOVEMBER 2013 


Se эте 690 4 

aaa tie 00002 

e aN 00909 
TITIO 


0000 
0620509260000 600 ITL: 
MIM kih CIMA 
L] 


КП Т; Н 
Do 


WHITE MAGIC SUNSET 
PARTY (SHERATON 
BALI 4 NOVEMBER 2013 


FRIDAY NOVEMBER 29" 10PM 
ALIBI - JAKARTA 


HENNESSY ARTISTRY 
@POTATO HEAD GARAGE 
8 NOVEMBER 2013 


E) PAG Jakarta MM Aibijakarta _ www.gudanggaramtbk.com 
RSVP : 082138620093 - fret Ë) сосѕтеядссмо f) GIGSTERIA camo 


BRINK MAN SHIP - LIVE 
IN CONCERT JAKARTA 
@GOETHE HAUS 

13 NOVEMBER 2013 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG 
IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


FIRST TIMER ISSUE 20 NOVEMBER 2013 


ч pee 


"Syarat dan ketentuan berlaku. Penode promo hingga 31 Desember 2013. 
Cinema XXI berlaku mulai 15 November 2013. Untuk J.Co dan BreadTalk berlaku di 10 outlet. 
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.cimbniaga.com 


a 


BreadTalk BÉ ema e 


